



Mutiara 
D 0a 


Para Kekasih Allah & 


Kumpulan Doa Orang Tua Terhadap Anaknya 
Yang Diriwayatkan Dari Al Qur'an, Hadits 
dan Para Wali Allah 4 is. 






MI | 





TANI ATT 
| Juga terdapat kitab : 


| vs e1 


( MEMPERMUDAH KEHAMILAN, SEMASA KEHAMILAN, 
DISAAT MELAHIRKAN & SETELAH MELAHIRKAN 
YANG DIRIWAYATKAN DARI HADITS, 

DAN PARA WALI ALLAH] 


Dikumpulkan oleh: 








www.tedisobandi.blogspot.com 


Mutiara 


Doa 


Para Kekasih Allah & 


Kumpulan Doa Orangtua Terhadap Anaknya 
Yang Diriwayatkan dari Al Qur'an, Hadits 
dan Para Wali Allah &. 


Anjuran-Anjuran 
Yang Berhubungan Dengan 


Kehamilan 


( MEMPERMUDAH KEHAMILAN, SEMASA KEHAMILAN, 


+ DISAAT MELAHIRKAN & SETELAH MELAHIRKAN 
ورا‎ YANG DIRIWAYATKAN DARI HADITS, 


DAN PARA WALI ALLAH >) 





Mutiara Doa 
Para Kekasih Allah & 


Penyusun : Alwi Abdullah Mauladdawilah 


Desain Cover: Tim Roudho Publishing 
Layout: Tim Roudho Publishing 


Cetakan: Kel, Mei 2016 
Cetakan: Ke 2, Pebruari 2018 





All Right Reserved 
Dilarang mencopy atau memperbanyak dalam 
bentuk apapaun tanpa seizin dari pe nerbit. 


Penerbit: 


وتا 


Ar-Roudho, Malang - Jawa Timur 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


DAFTAR ISI 


Daftar Isi - v 

Kata Pengantar 
- Ust. Segaf Hasan Baharun MH.I ~ vii 
- Penulis - ix 


MUTIARA DOA PARA KEKASIH ALLAH & 
A. Pengertian Doa - 3 
B. Anjuran Berdoa - 3 
C. Adab-Adab Ketika Berdoa - 11 
D. Waktu-Waktu Dikabulkannya Doa - 15 
E. Cara-Cara Allah & Mengabulkan Doa Seorang 
Hamba - 22 
F. Tanda-Tanda Diterimanya Doa Oleh Allah & 
~26 
G.Kumpulan Doa Orang Sholeh Kepada Anak- 
Anaknya ~ 27 
- Doa Sayyidina Ali bin Abi Tholib ~ 33 
- Doa Al-Habib Abdullah bin Husin Bin Thohir - 
34 
- Doa Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi - 51 
- Doa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atthos - 57 
- Doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi -59 
- Doa Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf -61 
- Doa Sholihin - 66 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah --————- 


- Doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi -67 
- Doa Al-Habib Abdullah bin Umar As-Syatiriy 
~70 
- Doa Al-Habib Abdullah bin Thohir Al-Haddad 
72 
H. Doa Birrul Walidain (Doa Anak Terhadap 
Orangtuanya) ~74 


ANJURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

KEHAMILAN 

A. Anjuran-Anjuran Mempermudah Kehamilan -87 

B. Anjuran-Anjuran Ketika Di Masa Kehamilan 
~94 

C. Perkara-Perkara Mempermudah Proses 
Persalinan ~103 

D. Perkara-Perkara Yang Di Anjurkan Setelah 
Melahirkan ~109 


DAFTAR PUSTAKA ~122 











Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
KATA PENGANTAR 


Ust. Segaf Hasan Baharun M.HI 





Segala puja-puji syukur kehadirat Allah &, yang 
telah memberikan limpahan taufik, rahmah dan 
hidayah-Nya, Shalawat serta Salam semoga tetap 
tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda 
Rasulillah #& yang telah membawa pancaran cahaya 
kebenaran, sehingga pada detik ini kita masih berada 


dalam kehidupan yang disinari iman dan islam. 


Buku yang berjudul “Mutiara doa para kekasih 
Allah” Terkait dengan doa ini merupakan buku yang 
sangat di butuhkan oleh masyarakat kita, dikarenakan 
berbagai macam bencana dan musibah pada akhir 
akhir ini selalu menimpa kepada kaum muslimin dan 
itu disebabkan oleh kemaksiatan yang menyebar di 
mana-mana yang dilakukan dengan terang-terangan 
dan karena kesalahan yang dilakukan olehnya, 
padahal Nabi kita Muhammad #& tidak pernah 
memberitahukan tentang suatu bencana musibah 
maupun kesulitan apapun kepada manusia kecuali 
pasti Nabi # memberikan solusi bagi kesulitan itu baik 


berupa tindakan maupun ucapan kecuali pasti 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


memberitahukan kita tentang solusinya termasuk 
diantaranya adalah doa sebagaimana yang di 
sabdakan Nabi Muhammad #& “senjata seorang 
mukmin adalah doa”, para ulama berkata sebaik-baik 
doa adalah yang tertera dalam Al-Qur'an lalu yang 
diajarkan oleh Nabi #& dalam hadistnya kemudia doa 


yang diajarkan oleh para salafuna sholeh 4. 


Dikatakan oleh Al Habib Abdullah Al-Haddad & 


bahwa tiga macam doa tersebut diatas sangat 
mengetahui jalan pintu menuju ke langit untuk 
dikabulkan dan sangat kompleks isinya mencakup 
segala hal yang kita butuhkan dan dalam buku ini tiga 
macam doa itu sekaligus tercantum dalam buku ini. 
maka dari itu buku ini saya anggap sangat bermanfaat 
untuk masyarakat kita semoga buku ini menjadi amal 
jariyah bagi penulisnya dan kedua orangtuanya dan 
menjadi tali sambung kepada junjungan kita Nabi 


Muhammad & amin ya muyibas sailun. 


Bangil, 31 maret 2016 


Ust. Segaf Hasan Baharun M.HI 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
PENGANTAR PENULIS 





” 


bt Yun SARA S5 db LAN 
يْنَ و عل آله‎ An Sa a 


Segala puji bagi Allah & yang telah memberikan 
taufiq serta hidayahnya kepada kami sehingga kami 
bisa mengumpulkan sedikit dari doa-doa para 
pendahulu kita yang sholeh kepada keturunan mereka 
dan juga doa anak kepada kedua orang tuanya, kami 
termotivasi untuk mengumpulkan kumpulan yang 
singkat ini karena banyaknya diantara orang tua yang 
tidak mengetahui cara mendoakan keturunan mereka 
dan begitu juga sebaliknya banyak diantara anak-anak 
yang tidak mengetahui bagaimana cara mendoakan 
kedua orang tuanya, maka oleh karena itu kami 
mengumpulkan doa-doa orang-orang sholeh kepada 
keturunan mereka dan juga sebaliknya, serta kami 
tambahkan di dalam kumpulan yang singkat ini 
anjuran-anjuran yang berhubungan dengan kehamilan 
yang di riwayatkan para pendahulu yang sholeh, maka 


kami memberi judul kumpulan yang singkat ini 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah --—— 
“Mutiara doa para kekasih Allah” dengan harapan 
sebagaimana Allah & mengabulkan doa mereka dan 
memberikan kedudukan yang tinggi, ilmu dan taqwa 
kepada para pendahulu kita maka Allah & 
mengabulkan doa kita dan memberikannya pula 


kepada anak-anak kita amin ya rabbal alamin.... 


w PA 
رص | سا‎ 6© z S3 


aumo g وَعَلَ آله‎ dang 


z 


Malang, 12 Februarı 2016 
3 Jumadil awwal 1437 


Penulis 


Alwi Abdullah Mauladdawilah 









Mutiara 


Doa 


Para Kekasih Allah & 


Kumpulan Doa Orangtua Terhadap Anaknya 
Yang Diriwayatkan dari Al Qur'an, Hadits 
dan Para Wali Allah. 











Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





A. PENGERTIAN DOA 
Menurut bahasa Doa berasal dari Bahasa Arab yaitu 
اء‎ yang merupakan bentuk masdar dari mufrad E3 


yang memiliki arti memanggil, memohon dan meminta. 
Dan adapun menurut istilah Doa Adalah memanggil, 


memohon dan meminta kepada Allah & untuk 
memperoleh suatu kenikmatan baik kenikmatan 
tersebut di dunia maupun di akhirat atau memohon 
kepada Allah & supaya di jauhkan dari perkara yang 
berbahaya. 

Karena sesungguhnya dengan kita berdoa kepada Allah 
& dan menyerahkan semua perkara kita kepada Allah 
& pastinya kita selalu senantiasa mendapat bimbingan, 
perlindungan dan bantuan dari Allah & dalam semua 
urusan perkara kita, baik perkara dunia maupun 


perkara akhirat. 


B. ANJURAN BERDOA 


Sesungguhnya manusia di ciptakan di dunia ini 
dalam kondisi serba kekurangan, oleh karena itu Allah 
& telah menganjurkan kepada segenap makhluk-Nya 
untuk selalu meminta dan berdoa kepada-Nya. 

Sangat banyak sekali anjuran-anjuran kepada 


manusia untuk selalu berdoa kepada Allah & baik yang 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





diriwayatkan dari Al-Quran, Hadist maupun para wali 


Allah &, sebagai berikut : 


ANJURAN YANG DIRIWAYATKAN DARI AL-QURAN‏ حر 


Anjuran yang diriwayatkan dari Al-Quran, 


diantaranya: 

E 5 > 3 2 1 

( لڪ‎ Ska Cu ya a وقال ر ل رڪم‎ ( o 
Artinya : “Dan Tuhan kalian berfirman berdoalah 


kalian kepadaku, niscaya kuperkenankan permintaan 
kalian itu.” (Ghofir : 60) 
8 ر و جم‎ Iz a PEE. و‎ > 

(a دصر‎ E 7 lési ye 
Artinya : “Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian 
dengan merendahkan diri & dengan suara hati yg 
lembut tersembunyi.” (Al-A'raf : 55) 


« ( وَادْعُوهُ خلصينَ له الذينَ) 


Artinya : “Dan berdoalah kepada Tuhan dengan 
mengikhlaskan 'ibadah hanya untuk- Nya.”(Al-A'raf : 
29). 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





« ( وَإِذَا سَأَلَكَ LAN‏ 
IS‏ دَعَانَ ) 


Artinya : “Dan apabila hambaku bertanya kepadamu 
(Hai Muhammad) tentang aku maka katakanlah 
kepada mereka bahwa sesungguhnya aku dekat 
kepadanya dan aku memperkenankan do'a orang yang 
berdo'a kepadaku.” (Al-Bagarah : 186) 


» ANJURAN YANG DIRIWAYATKAN DARI HADITS 
Adapun anjuran-anjuran yang diriwayatkan dari 


hadist, di antaranya : 


)) مِنَ الدّعَاءِ‎ IE الله‎ Je aki EE (لَيْسَ‎ ٠ 


“Tidak ada suatu apapun yang lebih mulia bagi Allah 
selain doa.” (HR. Tirmidzi) 


NG ae Ie حي كَرِيْمٌ‎ 5) 
eta 


“Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Pemurah, 
Dia malu terhadap hamba-Nya apabila mengangkat 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





kedua tangan untuk berdoa lalu mengembalikannya 


dengan tangan hampa.” (HR. Tirmidzi) 


KAN له أَبْوَابُ‎ Esa A ta 
يه أن بار‎ gelo g E4 الله‎ Jk وَمَا‎ 
(BI 


“Barangsiapa diantara kalian yang di bukakan pintu 
doa baginya berarti terbukalah pintu rahmat baginya. 
Dan tidaklah Allah % di mintai sesuatu yang lebih 


Allah & sukai dari meminta Afiah (keselamatan dunia 


dan akhirat)” (HR.Tirmidzi) 


DAN 233 dl وَعِمَادُ‎ yak AS 2640) o 
(SN 


“Do'a adalah senjata orang beriman, tiang agama dan 
cahaya langit dan bumi.” (HR Hakim) 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


(Sa مَعَ‎ Wi PSB EA ((لا تَعْجِرُْوًا فى‎ ٠ 


“Jangan merasa lemah dalam berdo'a karena 





sesungguhnya seseorang tidak akan pernah hancur jika 


bersama do'a.” (HR Ibnu Hibban) 


SI EA.‏ يَسْتَجِيْبَ الله لَه AE IG NAS ie‏ مِنَ 
(SEN seal‏ 


“Barangsiapa yang senang dikabulkan Allah ketika 
dalam kesusahan maka hendaknya ia memperbanyak 


do'a dalam waktu senang.” ( HR.Tirmidzi) 


Dan masih banyak lagi beberapa hadist tentang 


anjuran untuk kita selalu berdoa kepada Allah &. 


» ANJURAN YANG DIRIWAYATKAN OLEH PARA WALI 
ALLAH & 


Adapun anjuran yang diriwayatkan dari ucapan 


para aslafuna sholihin, di antaranya : 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





e Berkata Al-Habib Ahmad bin hasan Al-Atthos : : 
CSI حَاجَة‎ ga NG Ya lag مَنْ لآ‎ 


AN حَاجَاتِكُمْ إلى‎ NASI 


“Barangsiapa yang tidak meminta sesuatu ia tidak 
akan diberi, dan tidak akan di penuhi hajat bagi 


orang yang diam saja, maka ajukanlah hajat-hajat 
kalian kepada Allah &.” 


© Disebutkan dalam kitab ا‎ 52” dari untaian 


mutiara Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf وه‎ 
“Sesungguhnya Allah & akan mengabulkan doa, 


bagaimana tidak ?? musuh Allah (iblis) telah 
memohon kepada Allah & dan di kabulkan 


permintaannya sebagaimana telah disebutkan 
dalam Kitab-Nya ` 


( قال أنظرّق إل es‏ يُبعَقُونَء (SENA‏ 


“Iblis berkata : Beri tangguhlah aku sampai hari 
mereka dibangkitkan. Allah & berfirman 


Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang 
diberi tangguh” 





— »لم‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


Jika Allah & telah mengabulkan doa musuh yang 
terkutuk, lalu bagaimana Allah tidak akan 
mengabulkan doa hamba-Nya yang beriman ? Allah 


&: berfirman : 





7 s 4 > pa £ و‎ <6 
“Berdoalah kalian kepadaku, niscaya 


kuperkenankan doa bagi kalian.” 


© Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad & 
dalam kitab “533 AA kk 

“Doa termasuk dari kenikmatan terbesar yang telah 

di berikan Allah 


mereka diperintahkan untuk berdoa dan di anjurkan 


vte 


& kepada hamba-hambanya ketika 





untuk berdoa, hingga sesungguhnya Allah & marah 
terhadap hamba yang tidak meminta kepada-Nya, 





seperti yang di sabdakan Nabi £ 
tidak meminta kepada Allah œ, maka Allah & akan 


2 “Barangsiapa yang 





marah terhadapnya.” 


: : STA AG f 4 EE 2 032 
e Di dalam kitab "Sd SU ái ف‎ ASEM SS 


karangan Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Smith yang 
menukil dari perkataan Al-Habib Abdullah bin 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Muhsin Al-Atthos & yang menjelaskan firman Allah 


| 


3 5 ص‎ 
(GAS) ستجب‎ 31), “Sesungguhnya Allah 





pasti akan menyambut panggilanmu jika kamu 
memanggil-Nya, bila kamu mengatakan “YA RAB”, 
Allah & akan membalas “Aku sambut panggilanmu 


wahai hambaku”. 


© Di dalam kitab الخاجري"‎ sll SS untaian mutiara 


kalam Al-Habib Abdullah bin Umar Assyatiri & 


beliau berkata : 

“Di akhir zaman tidak ada sesuatu yang seperti doa, 
jika kamu tidak memiliki kesabaran dan tidak di 
gampangkan oleh Allah & untuk beramal baik maka 


engkau tidak akan bisa melakukan apapun, Allah € 






memerintahkan kita untuk berdoa, doa adalah inti 
dari ibadah, jika syaiton dan hawa natsu sudah 
menguasai kita dan kita sudah tidak mudah lagi 


untuk beramal, maka kita hanya memiliki doa saja.” 


Dan masih banyak lagi anjuran-anjuran dari para 


pendahulu sholeh (aslafuna sholihin) untuk kita 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





selalu menyibukkan diri dengan berdoa kepada 


Allah &. 
C. ADAB-ADAB KETIKA BERDOA 
Disebutkan di dalam kitab tafsir A/-Baghowiy 


karangan Al-Imam Abu Muhammad Husain bin Mas'ud 
Al-Baghowiy &: 


GEKE Gas KGNI SI وهي‎ Kajêng GT EN ó 
ASN مِنْ أَهْل‎ sad بها‎ JET وَمَنْ‎ BANI JAN گان مِنْ‎ 
SENI bb DE EN ف‎ 


“Sesungguhnya Doa memiliki Adab dan persyaratan 
yang termasuk sebab-sebab dikabulkannya suatu doa, 
maka barangsiapa memenuhi Adab dan persyaratan 
tersebut maka termasuk kelompok orang yang 
dikabulkan doa-doanya, dan barangsiapa yang lalai 
darinya maka termasuk kelompok orang yang tertolak 
doa-doanya maka tidak berhak untuk dikabulkan 


doanya.” 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad 
Al-Haddad & : 


IS EN عدن‎ A TT Sal 


ve PERAI بِالْمَوْل‎ GE حشر‎ 
ف‎ BIA هَذِهِ‎ DA BE A Gio 3 RABI Lab 





MEA 333 3 SENI 5 الاي‎ 


“Dan di antara syarat-syarat yang harus dilakukan 
ketika berdoa : berharap dengan sungguh-sungguh, 
berprasangka baik yang sempurna terhadap Allah &, 
hadirnya hati, anggota tubuh yang khusu, makanan 
yang halal, taubat dengan sungguh-sungguh, apabila 
terkumpul syarat-syarat tersebut atas orang yang 
berdoa maka berpengaruh 7 berdampak atas 
dikabulkannya doa tersebut.” 

Oleh karena itu para ulama mengumpulkan 
beberapa adab dan syarat bagi setiap manusia yang 
hendak berdoa kepada Allah &: 


© Memakan makanan yang halal 


e Memakai pakaian yang halal (bukan hasil curian 


dan semisalnya) 





— ke Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


© Hendaknya ikhlas ketika berdoa 

e Sebelum berdoa mendahulukan amalan-amalan baik 
e Dalam keadaan bersuci (memiliki wudhu) 

e Menghadap ke kiblat 

e Sebelumnya melakukan sholat dua rakaat 

© Duduk diatas kedua lututnya 


h 


© Memuja dan memuji syukur kepada Allah & di awal 
dan akhir doa 

e Bersholawat kepada Nabi Muhammad > 
dan akhir doa 





di awal 


e Membuka kedua telapak tangan (tidak 


menggenggam) 

© Mengangkat kedua telapak tangan setinggi pundak 

© Khusyu dalam berdoa 

e Merendahkan diri di hadapan Allah & 

e Memohon kepada Allah & dengan menyebut 
asmaul husna” 

e Memohon kepada Allah & dengan menyebut sifat: 
sifat yang tinggi 

e Menjauhkan diri dari sifat putus asa di dalam 


berdoa 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
© Berprasangka baik kepada Allah فا‎ 
e Meminta kepada Allah & dengan sungguh-sungguh 


© Bertawassul kepada Nabi Muhammad š3 





sebelum 


berdoa 


© Tidak menyusahkan diri dengan membuat doa yang 


bersajak 


7 
a " 


e Hendaknya doa dimulai dengan kalimat " نا‎ 


٠ 


sebanyak lima kali sebagaimana telah dianjurkan 


oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Almuhdor: 


© Hendaknya di akhir doa mengusap wajah dengan 
kedua tangannya, sebagaimana yang telah 
dijelaskan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab & “ 
jika Nabi Muhammad #& mengangkat kedua 
tangannya untuk berdoa, tidak mengembalikan 
kedua tangannya kecuali setelah mengusap 


wajahnya dengan kedua tangannya.” 


"Beliau menjelaskan faedah ini didasari dari ayat Al-Quran 
surat Al-Imran ayat 190-194, karena didalamnya disebutkan 


kalimat "WS," sebanyak lima kali kemudian diteruskan dalam 
ayat selanjutnya رهه‎ 3 Ok (maka Allah & 


memperkenankan doa mereka) . 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah‏ مم سس سس 


e Al-Habib Idrus bin Umar Alhabsyi berkata 
“Seseorang yang berdoa hendaknya menyebut nama 
Allah & yang sama dengan hajjatnya2.” 

Dan masih banyak wi adab-adab yang harus 

dilakukan supaya Allah & mengabulkan doa-doa yang 


kita panjatkan kepada-Nya. 


D. WAKTU-WAKTU DIKABULKANNYA 


DOA 
Adapun waktu-waktu di kabulkannya doa oleh Allah 
& di dalamnya adalah : 
حر‎ DI HARI JUMAT 
Sebagaimana Nabi Muhammad # bersabda tentang 


hari jumat : 


( فِيْهِ سَاعَة لا KS Wap‏ مُسْلِم وَهْوَ 28 JUS bas‏ 


” 
s 


(CA saga وَأَمَارَ‎ - BE إلا أَعْطَاء‎ Ki Jah 
A ودر‎ as £ 


2seperti ketika meminta ampunan dengan menyebut “ AYE E 
“ ketika meminta rezeki dengan menyebut “ ar 5 يا‎ , ketika 


meminta di tutupi aibnya dengan menyebut Kan “يا‎ dan 


semisalnya. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





44 


7 dalamnya terdapat waktu yang Jika seorang 
muslim sholat serta berdoa di waktu tersebut, pasti 
diberikan apa yang ia minta. -Lalu beliau 
mengisyaratkan dengan tangannya tentang 
sebentarnya waktu tersebut: .” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


DI BULAN SUCI ROMADHON‏ حر 


Sebagaimana Nabi Muhammad 





bersabda :‏ كه 
r r ١‏ 
6 


7 2 3 - م اس‎ . 7 sa. NA t L g 
عَتَقَاءَ مِنَ التار في شهر‎ ag كل يوم‎ G إن لله‎ (( 


دع ع اي ر ا اط ووه م وريج o8 o‏ | 03| و 
رَمَضَانَ وَإِنْ لكل Jd‏ يدعو بها (Tea‏ 
“Sesungguhnya Allah & membebaskan dari api‏ 
neraka pada setiap hari dan malam di bulan‏ 


Romadhon. Dan sesungguhnya setiap muslim yang 


berdo'a pada waktu tersebut maka pasti Allah & 
akan mengabulkandoanya baginya.” (H.R Ahmad) 


> DI ANTARA WAKTU ADZAN DAN IOOMAH 
Dari Anas bin Malik & dia berkata bahwa, 


Rasulullah # bersabda : 


A 


)) قَادْعُوا‎ BEM, INI A ó) 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah‏ سسسب 


“Sesungguhnya do'a tidak tertolak diantara adzan 
dan igomah, maka berdo'alah (kala itw.” (HR. 
Ahmad) 


> DI SAAT BERTEMUNYA DUA PASUKAN, IQOMAH 
DAN TURUNNYA HUJAN 


Sebagaimana Nabi Muhammad 


)13450 اسْتِجَابَة الدّعَاءِ عِنْدَ A‏ و AG)‏ 


ع 
& 






bersabda :‏ كه 


)) العَيْثِ‎ ig 


“Carilah pengabulan doa pada saat bertemunya dua 
pasukan (dalam peperangan), pada saat igamah 
shalat, dan saat turun hujan.” (HR. Al-Hakim) 


KETIKA SEPERTIGA TERAKHIR DARI MALAM‏ حر 


Sebagaimana Nabi Muhammad #> bersabda : 
° en ze Caa O Ta San E 
حِيْنَ‎ gi KAN إلى‎ Ai كل‎ IE IE, II) 


< £ 
015 
.. 


DA NI Aji 2 Ke‏ سه ie‏ ےم 6 AN‏ و 
Ss‏ ثلث JAN‏ خر keh abah aka ANA‏ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





تن ونال apah‏ تر aan‏ کاو 4 ی ق 


الْمَجْرَ)) 


“Tuhan kita & turun ke langit dunia setiap sepertiga 





malam akhir. Ia lalu berkata : Barangsiapa yang 
berdoa, akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta 
kepada-Ku akan Aku beri. Siapa yang memohon 
ampun kepada-Ku, akan Aku ampuni Hingga terbit 
fajar.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


» KETIKA BERBUKA PUASA 


Sebagaimana Nabi Muhammad #> bersabda : 
ما ترَهُ))‎ ied فِظره‎ Sie ASN إِنَّ‎ ( 
“Sesungguhnya do'a orang yang berpuasa ketika 


berbuka tidaklah tertolak.” (HR. Ibnu Majah) 


> SETELAH SHOLAT FARDHU 
5 


Sebagaimana Nabi Muhammad #& ditanya oleh para 





sahabat tentang doa yang mustajab, beliau 


menjawab : 


(SESI SAN 33 NY جَوْفُ‎ 





— »مس‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


“Diakhir malam dan setelah shalat wajib” (HR. 
Tirmidzi) 


KETIKA MEMINUM AIR ZAM-ZAM‏ حر 


Sebagaimana Nabi Muhammad 





bersabda :‏ كه 
(Bed‏ 


“Air Zam-zam itu sesuai niat peminumnya. (HR. 


Ibnu Majah) 


KETIKA DALAM KEADAAN SUJUD‏ حر 


Sebagaimana Nabi Muhammad #: bersabda : 


5 عن كسمو r 9 P au‏ ب واه 


DA 


)) 
(E3 


“Paling dekatnya seorang hamba kepada tuhannya 
1alah ketika 1a sedang bersujud. Maka perbanyaklah 
berdoa ketika itu.” (HR. Muslim) 


» KETIKA HARI AROFAH 


Sebagaimana Nabi Muhammad #: bersabda : 


(( 4556 يوم عر‎ 2165 SENI A ae )) 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





“Doa yang terbaik adalah doa ketika hari 
Arofah.” (HR. Tirmidzi) 


» HARI RABU ANTARA DZUHUR DAN ASHAR 
Sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdillah ::: 


SAN دَعَا في مَسْجدِ‎ Dg عَلَيْهِ‎ AN To al SN) 
HN وَيَْمَ ألأرْبعَاءء‎ EYE وَيَوْمَ‎ AYI يوم‎ USB 


AA 


يوم الأرْيعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنٍ فَعْرِفَ Ji)‏ ف وَجْهِهء J‏ 
ae‏ قل يرل ab esy EME le Nu‏ 


(4 الْإِجَابَة‎ SG ga 236 ان‎ 


“Nabi & berdoa di masjid لك‎ Fath tiga kali, yaitu 
hari Senin, Selasa dan Rabu. Pada hari Rabu lah 
doanya dikabulkan, yaitu diantara dua shalat. Ini 
diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata 
Jabir : "Tidaklah suatu perkara penting yang berat 
pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk 
berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa 


saya.” 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Dalam riwayat lain: 


< ر 0 رو Ee‏ ج رهس & ra‏ 4 
٤ Ceme)‏ يوم الارَيعَاءٍ بين الصلاتينٍ الظهرَوَ 


(Ga 


“Maka dikabulkan doa baginya di hari rabu 
bertepatan di antara shalat Dhuhur dan Ashar” 
(HR. Ahmad) 


SETELAH MEMBACA AL-QURAN‏ حر 
Sebagaimana disebutkan dalam “g; AI KAP yang‏ 


menukil dari musnad Addarimiy : “Barangsiapa 
membaca Al-Quran kemudian berdoa, maka akan di 


amini doa tersebut oleh 4000 malaikat.” 


KETIKA WAKTU FATIMIYYAH‏ حر 
Adapun yang dimaksud waktu / sa'ah fatimiyyah‏ 
adalah waktu antara ashar hari jumat sampai‏ 
terbenamnya matahari, karena  sayyidatuna‏ 
Fatimah Azzahra & diwaktu tersebut menyendiri‏ 
dan menghidupkannya dengan berdoa kepada Allah‏ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Dan masih banyak lagi seperti ketika menghadiri 
majlis-majlis yang baik dan ridhoi Allah &, atau 


berziarah ke makam para wali Allah & dan semisalnya. 


E. CARA-CARA ALLAH ف‎ MENGABUL- 


KAN DOA SEORANG HAMBA 

Di dalam Al-Quran Allah & berjanji kepada 
hambanya jika meminta dan memohon kepada-Nya 
akan di kabulkan semua hajatnya, akan tetapi Allah & 
memiliki cara tersendiri untuk menerima dan 


mengabulkan doa kita, sebagaimana dijelaskan oleh 






Baginda Nabi Muhammad & : 


((مَا مِنْ kana‏ يَدْعُو يِدَعْوَةٍ ليس فِيهَا NG 3 SI‏ قَطِيعَةٌ 3 


“Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa 
yang tidak untuk keburukan dan tidak untuk memutus 


tali kekeluargaan, kecuali Allah akan memberinya 





— ممصمل‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


dengan doa tersebut tiga kemungkinan : Doanya akan 
segera dikabulkan, doanya akan ditunda sampai di 
akhirat (berupa pahala), atau ia akan dijauhkan dari 
malapetaka yang semisal. Para sahabat berkata : “Jika 
demikian kita minta yang lebih banyak”, beliau 
bersabda: “Allah memiliki yang lebih banyak.” (HR 
Imam Ahmad) 

Jadi, siapa pun di antara orang Islam yang berdoa 
kepada Allah & dengan doa yang tak bertujuan untuk 
berbuat dosa, memutuskan silaturrahim, pasti akan 
dijawab oleh Allah dengan salah satu dari tiga opsi : 
Diberinya segera “Instan apa yang dimohonkan 
kepadaNya, ditangguhkannya untuk diberikan di 
akhirat kelak berupa pahala atau diselamatkannya 


dari keburukan yang sepadan. 


Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad 
menjelaskan dalam kitab " 5 AH الاس‎ 


“Pertama-tama perlu diketahui bahwa doa yang 
dipanjatkan oleh seorang mukmin yang takut dan 
bersungguh sungguh dalam menghadapkan dirinya 
kepada Allah & akan dikabulkan. Hanya saja 
pengabulan doa itu kadang kala disegerakan atau 
diakhirkan, bahkan kadang Allah 4 





mengganti 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


permohonan yang ia panjatkan dengan karunia lain 
yang lebih baik baginya menurut pandangan dan 
pilihan Allah 
terdapat dalam ayat Al-Wuran, hadist dan juga 
akhbar.” 

Berkata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atthos & : 


“Adapun sesuatu yang kamu minta dari Allah œ, maka 






&. Keterangan seperti ini banyak 


Allah akan mempertimbangkannya dahulu. Jika 
sesuatu itu hal yang baik dan ada kemaslahatannya 
untukmu, maka Allah & akan memberikannya 
padamu, dan bila sesuatu itu berupa kejelekan dan 


tidak ada maslahat untukmu, maka Allah œ akan 






mencegahnya darimu, karena sesungguhnya Allah 4 


& ketahui sesuatu 






6 


akan memberi sesuatu yang Allah 


Itu baik bagimu, bukan sesuatu yang buruk bagimu 
walaupun kamu mengira bahwa sesuatu itu baik 
bagimu. Perumpamaan hal ini adalah bila anakmu 
yang masih kecil datang kepadamu lalu meminta 
kepadamu sesuatu yang membahayakannya sedangkan 
dia tidak tahu, apakah kamu akan memberinya atau 
mencegahnya ? maka dalam hal ini mencegah 
merupakan pemberian sesungguhnya, karena kamu 
telah mencegahnya dari sesuatu yang dapat 


membahayakannya. Begitu pula Allah & terhadap 





“ Ke Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


hamba-Nya, Allah & akan melihat yang terbaik bagi 


& lebih mengasihi mereka dari 






mereka karena Allah 


S 


pada diri mereka sendiri, bahkan melebihi kasih 
sayang orangtua terhadap anaknya.” 

Dengan memahami arti dikabulkannya doa yang 
demikian ini, maka seseorang akan terhindar dari rasa 
kecewa, serta sikap putus asa yang membuatnya 
berdosa, bahkan terhindar dari sikap berburuk sangka 
dalam bentuk menyalahkan Allah &, karena Allah & 
lebih mengetahui yang baik buat hambanya daripada 
hamba itu sendiri. Oleh karena itu Allah & 
menegaskan di dalam Al-Quran : 

> دوو 


E و‎ Pe PTE E R E EE 

( وَعَسَىَ أن تَكَُرَهُوا EA‏ وَهْوَ ag AE‏ أن نبوا 
& © اص سم 2 م - Pe‏ 

riy Ea‏ 0 2 ا لو << | و )> a|?‏ م 
EA‏ وهو سر لكُم Jas AWIG‏ وَأنثُمَ لا (OA‏ 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat‏ 
baik bagi kalian, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai‏ 
sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian, Allah‏ 


mengetahui, dan sedang kalian tidak mengetahui.” 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
F. TANDA-TANDA DITERIMANYA DOA 





OLEH ALLAH & 


Dalam kitab " SAH SW" Disebutkan bahwa Al- 


- 


Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al- 
Haddad & ketika ditanya tentang tanda-tanda 
dikabulkannya suatu doa beliaupun menjawab : 

“Para ulama menyebutkan bahwa tanda dikabulkannya 
sebuah doa yaitu si pendoa merasakan getaran dan 
kesejukan dalam hati sewaktu memanjatkan doanya 


tersebut.” 


Dan disebutkan juga dalam kitab Tn ET 


karangan Al-Imam Syawkani & menjelaskan tanda- 
tanda diterimanya doa seseorang : 

“Merasa takut, menangis, getaran (dalam hati) 
terkadang bergemetar, jatuh pingsan, tidak sadarkan 
diri, setelah berdoa hati merasa tenang, hati merasa 
dingin, nampak semangat secara bathin (untuk 
beramal sholeh), keringanan untuk berbuat sesuatu 
secara dhohirnya sampai seorang yang berdoa tadi 
merasa seakan-akan di pundaknya ada sesuatu yang 
berat kemudian di letakkan.” 





— ملس‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


Itu semua adalah tanda-tanda diterimanya doa kita 


oleh Allah &, maka jika kita dapati salah satu dari 
tanda-tanda diatas maka sesungguhnya Allah & telah 


mengabulkan doa kita. 


G. KUMPULAN DOA ORANG SHOLEH 


KEPADA ANAK-ANAKNYA 
Dalam suatu hadist Nabi Muhammad 


ع 
& 






> bersabda : 


39255 الْوَالِدِ‎ 1583 ed KÊN ذَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ‎ LYG)) 


الْمُسَافِر 35253 الْمَظَلُوم )) 


“Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi 
yaitu doa orangtua, doa orang yang bepergian (safar) 


dan doa orang yang dizholimi.” (UR. Abu Daud) 


Sangat jelas sekali dalam hadist tersebut 
bahwasannya doa orangtua kepada anaknya adalah 
doa yang mustajab, oleh karena itu Nabi Muhammad 
> menjelaskan dalam suatu hadist yang diriwayatkan 
oleh Imam Addaylami & “Doa orangtua untuk anaknya 


bagaikan doa Nabi terhadap umatnya.” 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Dan ini sedikit kumpulan doa-doa yang diriwayatkan 


dalam Al-Quran, hadist dan para aslafuna sholihin : 


> DOA YANG DIRIWAYATKAN DARI AL-QURAN 


(leb EY Saga 2 مُقِيم الصلوة وَوَمِن‎ 2 sasi ب‎ 7 © 


“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku 
orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Rabb 
kami, perkenankanlah doaku.” @S.Ibrahim: 40) 


ja 


(se دنه‎ GE sade 5) o 


“Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan yang 
baik dari sisi- Mu. Sesungguhnya Engkau Maha 
Memperkenankan Doa.”(QS. Ali Imran: 38) 


CAREA 
(GUI لِلمتقينَ‎ 


“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami 


istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah‏ »ملس سس 


mata. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang 
yang bertakwa.” (@S.Al-Furgan: 74) 


أن ا 


د مق ص“ £» ر A‏ 
G :‏ عل 5 
عْمَلَ geh iji Who‏ لي فى Ii‏ 


“Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk 
mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan 
kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan 
supaya aku dapat berbuat amalan yang saleh yang 
Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan 
(memberi kebaikan) kepada anak  cucuku. 
Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 


sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 


berserah diri.” (QS. Al-Ahgaf : 46) 


KAS أن‎ 333 sh al هدا الْبَلَدَ‎ Jalan) « 


(NI 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri 
yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak 
cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” (QS. 
Ibrahim : 35) 


) الصَّلِحِينَ‎ pd) « 


“Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang 
anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. 
As-Shaffat :100) 


(matot alatas es Kas: 


“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang 
yang tunduk patuh kepada Engkau dan Gadikanlah) 
diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh 
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami 
cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan 
terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. ( QS. Al-Baqarah : 128) 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





> DOA YANG DIRIWAYATKAN DARI HADIST 


e Doa Nabi Muhammad Æ kepada cucunya sayyidina 


Hasan # dan sayyidina Husain & 


A 
SAS GELI Ga الام‎ Me An Siei) 


(GA ye وين كلع‎ 


“Aku memohon perlindungan kepada Allah untuk 
kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang 
sempurna, dari setiap kejahatan setan dan binatang 


bisa yang mematikan, dan dari setiap mata yang 


hasud.” (HR. Abu Daud) 


e Doa Nabi Muhammad #: kepada sayyiduna Abdullah 
bin Abbas & : 





(Jas 1163 opal! فى‎ R33 LN) 


“tinggal mengganti kata gantinya, seperti jika anak laki: laki 
dihadapan kita maka asi dan jika perempuan maka da 


dan jika tidak ada di hadapan kita maka ketika laki D dan 
perempuan Gili dan seterusnya. 


"tinggal mengganti kata gantinya. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





“Ya Allah &, fahamkanlah dia perkara agama dan 
ajarkanlah tafsir (ta wil Al-Quran.” (H.R Bukhori 
dan Muslim) 
e Doa Nabi Muhammad š kepada Sayyidina Anas bin 
Malik & : 


(kèl ke $ وَبَارك‎ ed اكير ماله‎ Lal) 





“Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta 


berkahilah selalu baginya apa yang telah Engkau 
berikan kepadanya.” (H.R Muttafaq alaihi) 


© Doa para Nabi kepada umatnya : 


Z 


553 GI SAN GAN pl بالعيّ‎ a) 
ARI JSI HI غنات لتر لني‎ 


(Sb 


E 


“Aku tempatkan kamu dalam lindungan Yang Maha 
Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, yang tak pernah mati, 


E. 5 7 
tinggal mengganti kata gantinya. 
“tinggal mengganti kata gantinya. 





“we Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


dan aku mengusir semua yang Jahat supaya menjauh 


dari mu dengan keberkahan ribuan AAN. AJE Yi Fa و‎ 


> DOA YANG DIRIWAYATKAN OLEH PARA KEKASIH 
ALLAH & 


e Doa Sayyidina Ali bin Abi Tholib & 


335 3 KASI وَ‎ ENI, II 3 


= ja 
| 


“ea nan د‎ éis ý sa 
وَمَنْ‎ G Sa فلوبتا‎ ZARA به‎ SE كيدا‎ 
US لكا وَلَهُمْ‎ bêsi We Ca AN 


ا خَيْرَ ga‏ في الدّيْن Gel AI BII‏ و صل الله 


عَم الله 5 Aa)‏ 


“Ya Allah ...Sesungguhnya kami jadikan jaminan diri: 
diri kami, harta-harta kami, anak keturunan kami, 


keluarga kami, sanak kerabat kami, siapapun yang 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
diliputi kasih sayang hati kami, tembok-tembok rumah 


kami, semua yang bersama kami, apapun yang 
bersama kami dan semua kenikmatan yang telah 
engkau berikan kepada kami, maka jadilah penjaga 
bagi kami dan mereka dalam urusan agama, dunia dan 
akhirat, wahai dzat yang terbaik yang di beri titipan 

Dan sholawat serta salam tercurahkan kepada 
sayyiduna Muhammad % setiap saat selamanya 


sebanyak hitungan nikmat Allah € dan karunianya”. 


e Doa Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir” :& : 


rad 


DAMA) AE A3 ارك لي فى أؤلآدِي‎ AN 
٤ LI Se مو 2 سَى وَادَم‎ Jaa G A رهم‎ EY 
1 CT an AN Pa no 9 o سے سم بن‎ 
وَمَصْلَ‎ KS OKE Ga GK OKAS aa 


"Beliau dilahirkan di kota tarim hadramaut pada tahun 
1191H, beliau adalah pengarang kitab “maslak algarieb”, 
"sullamut taufig” dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 17 
rabi tsani 1272H dan dikebumikan di mashile hadramaut 
disamping saudara beliau Al-Habib Thohir bin Husin bin 
Thohir. 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
ما‎ e HN وَقَصْلَ الطاب‎ KSI ot SU 
AAN ja Mp افاي‎ Eh a كه‎ 
GB USA الدَعَوَاتِء‎ LA إِنَكَ سَمِيْعٌ‎ NG 
Nah kala) DIN A وَصَفَاءَ‎ ۳ yS 
DI إِلَيْهِمْ‎ CS الهم‎ Sa NG GANG مُهْتَدِينَ غَيْرَ‎ 
وَ الْعصَيَانَ‎ AN SA فى لوبهم وَگرَه إِلَيْهِمْ‎ 133 
DA ربا هَبْ لتا مِنْ‎ Gas رَاجْعَلْهُمْ مِنَ‎ 
WAGE AYAHAN ET pe 

gy kala HI‏ عِبَادِكَ ES‏ فى as WAN‏ الله 
0 مِنْ IAI‏ وَخَاصَّيِكَ SAM‏ 
YG agi‏ حَوْفُ عَلَيْهُمُ OA Sp‏ الله AS‏ دنوب 
الهم gi ii‏ الهم حَيَنْ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
Somad a taken ورا‎ Ki SUN خلاقهم‎ 


Ai بُ‎ Gal An e 
So SAN Gas oa اجْعَلْهُمْ مِنْ حراس‎ TN 
Ne Has Ie بهم يا گرب الهم‎ a 


Din Ke 0 را اه‎ aA 
وَرَغْبَ‎ HN AH) وبطاعتك» با‎ 





| 


Aa‏ ت الله kis A‏ لكتابك» Ei‏ فى سَبِيْلِكَ 
Ia n -‏ لك صل الله AN‏ 2 2 

الل Alat San ay Ny 5 Haa SAI Ja‏ صدورهم» 
ERTAS er‏ الل ale gil‏ فُتْوْحَ Saja‏ الل 


- 
مد 


ESE 3533 Sa Id, = 233‏ ا 
Hias iilh ASI,‏ ِالْعَافِيَةء وَعَافِهِمْ وَاعْفُ Ca‏ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


23 AAE AAN وَالصحبة‎ L الْمعَلَمَ‎ baé له‎ 
Lo SKA 
ban التملي يتن فوا ته وَاجْعَلْهُمْ‎ ah kah 


A VE An NG D 
A کل عَمَل يقر‎ LA »وخب کلم‎ caka عله عَلَيْهِ‎ AN 
ES O DE DR: إلى حبك‎ 

ET VEE SA) SG » Cage NEW wi 
UJ baal, بهم المَتَارَ‎ JENG < EN D بهم‎ MN 
ba JIAN Bh, عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ‎ gaii TIM GE يا‎ KA 
a عَنْ حَرَامِكَ»‎ NIL رَاسِع فَضْلِكَء وَاكْفِهِمْ‎ 


ES مِنْهَا وَمَا‎ a INI وَالِمِحَنَ‎ es 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
SA SENIN a ال عو‎ 
SA العلل‎ Ga ask RAN so asal انر‎ Kat 
SE JAM تاءَ‎ A TEN مِنْ شر ر‎ WAN الله‎ SI 
وَاغْفِرْ‎ His KA وَالإِسْرَاٍ وَاهُدِهم‎ ENG) 
JAS بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمُ‎ 5S EREI SEE GL 

مِنْ AR, BEA‏ وَهَيَه لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ رَهَدَا 
Sbd LOL ANN Ta‏ به 
GA TN‏ أَعْمَارِهِمْ ASI pa‏ واا Laka‏ فى طَاعَتِكَ 





AAN Hiab وَقَوَ لكا‎ B0 وَرِضَاكَ الله رب لتا‎ 
جوارجهم» الله‎ E ba Lai EN Aa plá 3 
R uE من‎ H2 23 E aa آتِ‎ 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
3 ál Gak Gama iyah AGEN GUS الله اجْعَلْهُمْ‎ 


SAM لله‎ aa BE E KE BAN 


JE و‎ agá وَاجْعَلْهُمْ‎ Ki ليه‎ Ge kalah dese 
I GE NG مُطِيْعِيْتَ غَيْرَ عَاصِيْنَ‎ Di Gila 
خَيْرَا‎ NS Jas, Bp a عل تربيتهم‎ Ea ay 
الرَرْقُ‎ Lele DA ja Eh اجْعَلَْا‎ HN i ا‎ 
Asal Ke وَالْمُجَارِيْنَ‎ Tar JAN Ia Ipa! INA 
Fani an IE ja SE, Sis 


pad 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Dan AN بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ‎ IE بِطَاعَتِكَء‎ SA, 
kana MEI 
AE وَعَذاب‎ HE مِنْ‎ GES SIG Gii HI 
فى‎ amban ما‎ lg Sal الله‎ Jl ell َة‎ 13 
Ka: 
JAN SAN LI اجَعَلْ‎ TAN Sa أو‎ LET أو‎ SAAT 
Nab Ip Keladi ga GAN 3 
Ja JAH 


3 Bad V2 9 انيه‎ $k ur 


0 


Enl 1‏ م La‏ و a‏ بعَونِك» 3 | حرسهم بيت 5 


146 


an‏ الْمَحَبَّة وَاسْقِهِمْ مِنْ سَرَاب ألولاية أكرَمَ 
شري dalah kN‏ فى حِفْظِكَ Da‏ وَأْمَانِكَ وَجِوَارِكَ 


عِيَاذِكَ وَحِرِْيكَ ali; Dya‏ وَسِتْرِكَء مِنْ كل سَيْظانِ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





® 
1 
سے 


1» 


o وَبَاعْ وَحَاسِدِء وَ مِنْ سر کل‎ ób ab 


Go. 7% r$ “3 2 7 5 Wa - 
R يتاصيته» إنك عل 0 شيءٍ‎ 


A 
ع‎ 


الله رَبّ GE‏ أَنْ aea SA‏ الي أنْعَنت ع fg‏ 


pad 
و‎ o £ 326 


ناعمل صاعلا تر Sedan‏ إن ES‏ 


وو 


SI, 
JAN مِنَ‎ 33 gieh an مِنَ‎ Bh A 
Latih (أذعُوْف‎ : BN aiy cdi aé الله‎ asa) 
وَعَلَيْكَ‎ Ae وَهَذَا‎ BAYI Okay الذُعَاءُ‎ NG a Ni (HI 
الان‎ 

KA bèh Ang بِتَؤْفِيْقِكَ‎ WS A أغطي‎ WI 
| وَالْمُؤْمِئَاتِ مِثْلَ‎ sakal Akal الْمُسْلِيِيْتَ‎ 


“(no 
Eta 


s 


IE GI Ja AI Jet YA IN سالك‎ 


o 3 Go Zz 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





PN 


َه وف اأ MAA‏ 


pad 


١ 2 


أ 


ISI‏ عَزِيْوُ BEE g‏ وَ KI‏ لله 5 GI‏ وَالصَلَاةٌ وَ 


3 


السام عل Tali A JP JE‏ 3 وَ E‏ آله 


“Ya Allah... berikan keberkahan kepada kami dari putra 
putri kami, dan janganlah Engkau menelantarkan 
mereka, berikan kekuatan kepada mereka agar selalu 
berbuat ketaatan kepadaMu, serta limpahkan kepada 
kami kebaikan mereka. Ya Allah... Tuhan pengajar 
Musa dan Adam, ajarilah mereka, Ya Allah... Tuhan 
yang telah memahamkan Nabi Sulaiman, 
pahamkanlah mereka. Ya Allah Tuhan yang telah 
memberikan kepada Lugman hikmah dan 
kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan, 
berikanlah kepada mereka hikmah dan kebijaksanaan 
dalam menyelesaikan perselisihan. Ya Allah... ajarkan 
kepada mereka (putra putri) apa yang belum mereka 
ketahui, ingatkan apa yang mereka lupa, bukakan 
keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan di bumi 


untuk mereka, karena sesungguhnya Engkau Maha 





“we Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


Mendengar lagi Maha Menjawab setiap doa yang 
dipanjatkan.” 

“Ya Allah..kami memohon kepadaMu agar mereka 
dikuatkan hafalannya, dicepatkan dalam 
pemahamannya, serta diberikan kebersihan dalam 
pikirannya. Ya Allah... jadikanlah mereka pemberi 
petunjuk dan memperoleh petunjuk, bukan orang: 
orang yang sesat dan menyesatkan, Ya Allah... berikan 
kecintaan kepada mereka akan keimanan, hiasilah 
dalam hati-hati mereka, jauhkanlah mereka dari 
ketasikan dan kekufuran juga kemaksiatan, serta 
jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang lurus 
dan pemberi petunjuk, Ya Tuhan kami, karuniakanlah 
kepada kami dari istri istri kami dan anak cucu kami 
yang menyenangkan kami dan jadikanlah kami sebagai 
panutan bagi orang-orang yang bertaqwa.” 

“Ya Allah... jadikan mereka hamba-Mu yang paling 
beruntung di dunia maupun di akhirat kelak, serta 
jadikan mereka termasuk orang-orang pilihan:-Mu yang 
cahaya mereka selalu memancar, tidak pernah merasa 
takut dan tidaklah mereka bersedih hati. Ya Allah... 
ampuni dosa-dosa mereka, bersihkan hati-hati mereka, 
serta jaga kehormatan mereka. Ya Allah... muliakan 
akhlak mereka, isilah hati mereka dengan cahaya dan 


hikmah, dan jadikanlah mereka pantas untuk 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


menerima seluruh nikmat serta perbaiki mereka dan 
perbaiki ummat karena mereka.” 

“Ya Allah..jadikan mereka termasuk orang-orang yang 
selalu menjaga agama, orang-orang yang selalu 
mengingat-Mu (berdzikir) dan juga termasuk orang: 
orang yang selalu dikenang, serta lindungi mereka Ya 
Allah yang Maha pemurah. Ya Allah...kaitkan selalu 
hati mereka dengan masjid-masjid dan dalam ketaatan 
kepada-Mu, serta jadikan mereka termasuk orang yang 
paling banyak menghadap-Mu, juga orang yang selalu 
mencintai dan menyayangiMu. Ya Allah... jadikan 
mereka orang-orang yang selalu menjaga dan 
menghafal kitab-Mu (al-Qur'an), yang selalu menyeru 
dan berdakwah di jalanMu serta memakmurkan masjid 
dan imam masjid, yang selalu berjihad di Jalan Mu, 
serta orang yang selalu menyampaikan sabda-sabda 


7 ا 


BRasulMu & 


TES 






“Ya Allah... jadikan al-Qur'an sebagai penyejuk hati: 
hati mereka, obat dari apa yang ada di dada-dada 
mereka, serta cahaya penglihatan mereka. Ya 
Allah..bukakanlah untuk mereka sebagaimana 
(Engkau bukakan) pintu-pintu pembuka orang-orang 
shaleh. Ya Allah... karuniailah mereka hikmah dan 
ilmu yang bermanfaat, hiasi akhlak mereka dengan 


kesabaran, muliakan mereka dengan ketakwaan, 





— لصم سس‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


percantik diri mereka dengan kesehatan, lindungilah 
mereka serta maafkanlah segala kekhilafan mereka, Ya 
Allah... karuniakanlah kepada mereka pengajar yang 
soleh dan teman yang baik. Ya Allah... limpahkan 
kepada mereka sifat gana'ah (menerima segala 
ketentuan Allah) dan sifat ridha (rela dan pasrah)” 

“Ya Allah... bersihkan hati mereka dari sifat 
bergantung kepada selain-Mu, jadikan mereka 
termasuk orang-orang yang Engkau cintai dan orang 
yang mencintai:Mu, Ya Allah... limpahkan kepada 
mereka kecintaan kepadaMu, kepada Nabi-Mu, kepada 
setiap orang yang mencinta1-Mu, dan kecintaan kepada 
setiap perbuatan yang dapat mendekatkan mereka 
untuk selalu mencintai-Mu. Ya Allah... jadikan mereka 
termasuk orang-orang yang selalu merendahkan hati 
kepadaMu, lalu Engkau mengangkat kedudukan dan 
derajatnya, selalu tenang dan damai dalam 
kegagahanMu lalu Engkau mencintainya, selalu 
mendekatkan diri kepada-Mu lalu engkaupun selalu 
dekat dengannya, serta selalu memohon kepadaMu dan 
engkau mengabulkan segala permohonannya” 

“Ya Allah... bahagiakan Nabi pilihan Mu dengan 
perantara mereka, dan tinggikan cahaya kewibawaan 
mereka serta tunjukkan mereka ke jalan yang Engkau 
sukai. Ya Allah Tuhan Maha Pengampun, Ya Allah... 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


bukakanlah pintu-pintu rizkiMu yang halal dari 
karunia-Mu yang luas untuk mereka, cukupkan rizki: 
Mu yang halal untuk mereka sehingga terhindar dari 
harta haram, kayakan mereka dengan karunia-Mu 
sehingga mereka tidak bergantung kepada selain-Mu, 
dan jangan percayakan kepada mereka penguasa 
selain Mu. Ya Allah... jauhkan mereka dari segala 
bentuk kejahatan dan cobaan, juga dari segala bentuk 
bencana dan cobaan, baik yang nampak ataupun yang 
tersembunyi” 

“Ya Allah... jauhkan mereka dari teman-temannya 
yang tidak baik, jauhkan mereka dari perbuatan zina, 
homo, minuman keras dan obat-obat terlarang, Ya 
Allah... selamatkan mereka dari segala bentuk 
penyakit, bencana dan malapetaka, Ya Allah... 
selamatkan mereka dari kejahatan orang-orang jahat 
pada waktu tengah malam juga di penghujung siang, 
baik pada waktu ramai ataupun dikala sepi, serta 
tunjukkan mereka kepada perbuatan yang Engkau 
sukai, ampunilah segala dosa-dosa mereka, Ya Allah, 
Tuhan Maha Pengampun, Ya Allah... janganlah 
Engkau jadikan hati mereka condong kepada kesesatan 
sesudah Engkau beri petunjuk mereka, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau 


dan sempurnakanlah bagi mereka petunjuk yang lurus 





— ململ‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


dalam urusan mereka (ini) Ya Allah... curahkan 
karunıa Mu kepadaku dengan keberadaan anak: 
anakku dan dengan perbuatan baik mereka serta 
kesenangan yang aku berikan kepadanya, Ya Allah... 
panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal 
aaliyaat dalam ketaatan dan ridha-Mu, Ya Allah... 
didiklah (peliharalah) mereka untuk kami, dan 
berikanlah kepada mereka yang lemah kekuatan untuk 
kami, Ya Allah... berikan kesehatan untuk badan, 
pendengaran, penglihatan, diri dan seluruh anggota 
tubuh mereka, Ya Allah..berikan ketakwaan kepada 
diri mereka, sucikan diri mereka karena Engkau 
sebaik-baik yang dapat mensucikannya, serta 
limpahkan kepada mereka kecerdikan dan kebaikan” 

“Ya Allah, jadikan mereka putra putri yang baik, 
bertagwa, bijaksana, mendengar dan menurut kepada: 
Mu, mencintai kekasih:Mu dengan tulus, Ya Allah... 
kuatkanlah aku dengan sebab mereka, luruskan 
kebengkokanku, perbanyak bilanganku, hiasi laporan 
amalku, kokohkan keberadaan kami, cukupkan kami 
ketika kami sudah tiada, bantulah kami untuk 
memehuni segala keperluan, dan jadikan mereka 
sebagai penolong kami. Ya Allah... jadikan mereka 
mencintaiku dan selalu melazimi dan mematuhiku. Ya 


Allah... jadikan mereka putra putri yang patuh, tidak 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


melawan, tidak durhaka juga tidak berbuat salah 
kepada kami” 

“Ya Allah... bantulah kami dalam mendidik, mengajar 
dan menanamkan kebaikan kepada mereka, serta 
jadikan hal itu sebagai kebaikan untuk kami dan untuk 
mereka. Ya Allah... jadikan kami dan mereka termasuk 
orang yang dilapangkan rezeki yang halal, termasuk 
orang yang dilindungi dari kehinaan dengan 
pertolonganmu, terhindar dari perbuatan aniaya 
dengan keadilan-Mu, dijauhkan dari segala bencana 
dengan rahmat:Mu, terjaga dari segala perbuatan dosa, 
musibah dan kesalahan dengan berbuat takwa 
kepadaMu, dimudahkan dalam melakukan kebaikan, 
kebijakan serta kebenaran dengan berbuat taat 
kepada-Mu, dijauhkan dari perbuatan dosa dengan 
kekuasaanMu, serta termasuk orang yang senantiasa 
meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat 
kepada-Mu.” 

“Ya Allah... lindungi kami, putra putri dan keturunan 
kami dari fitnah kubur, dan siksa kubur juga fitnah 
Masihid Dajjal, Ya Allah... limpahkanlah karunia-Mu 
kepada mereka yang dapat membuat mereka bahagia 
di dunia dan di akhirat apa-apa yang saya ingat, saya 
lupa, saya perlihatkan, saya sembunyikan, saya 


nampakkan, saya rahasiakan. Ya Allah... jadikan 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah‏ ملس 


mereka untuk selalu disebut namanya dengan baik di 
dunia dan di akhirat, serta pakaikanlah kepada mereka 
pakaian yang baik berupa pakaian keindahan dan 
kesempurnaan.” 

“Ya Allah... tataplah mereka dengan pengawasan Mu, 
dan tolonglah mereka dengan pertolongan:Mu, jagalah 
mereka dengan kebaikan-Mu,karunia-Mu, kuatkan 
mereka dengan kecintaan-Mu, berikanlah minuman 
kepada mereka dengan sebaik-baik minuman dari 
minuman kekuasaan-Mu. Ya Allah... jadikan mereka 
selalu berada dalam pengawasan:Mu, naungan Mu, 
pengamanan-Mu, pertahanan:Mu, dalam lindungan- 
Mu, golongan Mu, penjagaan Mu, kelembutan-Mu, 
pengawasan-Mu, dari setiap kejahatan dan gangguan 
setan, manusia, jin, orang dengki, orang iri, dan dari 
kejahatan segala sesuatu, karena Engkau yang 
memegang ubun-ubunnya (menguasai sepenuhnya) 
sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu” 

“Ya Allah... tunjukanlah aku untuk mensyukuri 
nikmat:Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan 
kedua orangtuaku dan supaya aku dapat berbuat amal 
saleh yang Engkau ridhai, serta berilah kebaikan 
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 


cucu kami, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 
berserah diri, serta lindungilah aku dan keturunanku 
dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk. Ya 
Allah... Sesungguhnya engkau telah berfirman dan 
firman Mu adalah benar adanya: “Berdoalah kepadaKu 
niscaya Aku akan mengabulkan doa kalian”. Ya Allah... 
ini adalah doa dari kami, dan Engkau yang 
mengabulkannya, ini adalah (di antara bentuk) 
kesungguhan, dan kepada-Mu aku berserah diri.” 

“Ya Allah... kabulkanlah semua permohonan kami 
tersebut dengan taufik dan rahmat-Mu, serta berikan 
juga kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin 
mukminat seperti apa yang kami mohonkan kepada- 
Mu untuk diri kami dan putra-putri kami, baik di 
dunia maupun kelak di akhirat, karena Engkau Maha 
Dekat, Maha Mengabulkan, Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui, Maha Pemaat, Maha Pengampun dosa dan 
Maha Penyayang, Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan 
kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat, serta 
jauhkan kami dari siksa api neraka dan masukan kami 
kesurgamu bersama orang-orang yang suka melakukan 
kebajikan, wahai dzat yang mulia wahai dzat maha 
pengampun dan segala puji bagi Allah tuhan semesta 


alam dan sholawat serta salam tercurahkan kepada 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah‏ سس 


pemimpin para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad % 


beserta keluarga dan para sahabat semuanya.” 


e Doa Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi'& 


A 


YENI GAS ENI مُبَاركِيْنَ طِوَالَ‎ NG sil RI 
ph, Ig (ali Ja GAN LAB ١ وَمُسَدَّدِينَ‎ 
e ka B3 MI هَبْ لي مِن‎ PG ِن‎ 


AAN JA EA‏ و لا رع 


G: 


N 


Gi 


“Beliau dilahirkan di kota Ghurfah Hadramaut pada tahun 
1237 H, beliau adalah pengarang kitab “/gdul yawagit”, 
beliau wafat pada tahun 1314 H dan dikebumikan di kota 
ghurfah. Sebagian ulama menisbatkan doa ini kepada Al- 
habib Abdullah bin Husin bin Thohir sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Assyatiri dan 
beliau menganjurkan untuk mengulang-ulang doa tersebut 
untuk mendapatkan anak laki yang barokah. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





o 


BE Ga 3 NG SN الل 26 ل في‎ 
وَالشَّوْقٍ‎ KE kang A سُفْهُمْ‎ AI بره‎ s3 
ia) jah SA SIN Sp A HA 
ضاي ار فى‎ a الو‎ 


Ag 
- 50 


bh DA Kan‏ بهم a ENI‏ مِنَ العلل 


Y 


KAB AA IA SE بتظرك‎ Se, 


us 
GA 


Si alasi بِمَنْ دُوْتكَ‎ a کر عن‎ i 
gi في‎ Jadi SU 2 Ja ال‎ a SA AA 
0 hak ah an يم ال مِنْ‎ 


ص wi‏ 
رع 21 


aga jiz FE 0 o ۶ ٥ 6س‎ A 3| AA 
A. يها‎ 
c 4 سا .. ب ع ..ه بته ود‎ ٠ هو‎ 9 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





la 


Sa lh‏ ال E‏ وقاتهم عن 


Br BAN وَأَظْرَافٌ‎ ya AT LSI 53 


BN GUN GUE Urban Naga 


ad‏ سا 


ENG ng Iisa‏ عَمَّنْ 
DG NG WA Iya‏ أ نو اعد 0 

JAN MS Ia‏ الولآية أَكْرَمَ Kelas HAN ant‏ مِنْ حر 
ن ن کرت sia,‏ وطق وق ب 


Mn ا‎ a Ss د‎ AAE, 


“Ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak-anak 
yang penuh dengan keberkahan, panjang umurnya, 
berbudi pekerti luhur, dan mendapatkan bimbingan 


kebenaran dalam setiap keadaan, jangan engkau 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





sibukkan hatiku selainMu sebab mereka dan juga 
selain mereka, Wahai Tuhanku anugerahilah kami 
keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar segala doa. Wahai Tuhanku jangan 
tinggalkan aku sendiri, jangan pula Engkau sesatkan 
hatiku kembali setelah Engkau anugerahkan hidayah 
kepadaku.” 

“Ya Allah anugerahkanlah keberkahan kepadaku 
melalui anak-anakku, jangan Engkau celakakan 
mereka, bimbinglah mereka untuk selalu taat kepada- 
Mu, dan anugerahkanlah kepadaku kebaktian mereka. 
Ya Allah bimbinglah mereka menuju-Mu dengan 
tongkat cinta dan kerinduan kepada-Mu dan arahkan 
mereka kepada-Mu dengan arahan kehormatan dan 
kerinduan, sehingga mereka dapat merasakan 
kelezatan beribadah kepada-Mu, Ya Allah penuhilah 
hati mereka dengan cahaya dan hikmah-Mu, 
jadikanlah mereka layak mendapatkan segala 
anugerah dan kenikmatan dariMu. Perbaikilah 
mereka dan perbaikilah umat sebab mereka, dan 
selamatkan mereka dari segenap penyakit dan 
gangguan. Tataplah mereka dengan pandangan -Mu 
yang istimewa setiap saat, seperti pandangan Mu 


terhadap kekasih-Mu yang istimewa” 





r. N AJOS A Á 5 9 8 21 A A NOS ZOA 7 r 2 04 2‏ 2 6 في 
DA AS 2. NUS AS DA PAS 2.» DN LAS ap‏ 5 
O DAS Ta a LAPAK YG a GE 2€ sja 1‏ هه a LE A‏ 


— ص سس‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


“Ya Allah sucikanlah hati mereka dari segala bentuk 
ikatan dan ketergantungan selain kepada-Mu. 
Jadikanlah mereka golongan orang yang mencintai Mu 
dan Engkau juga mencintainya. Ya Allah 
anugerahkanlah kepada mereka sebutan yang baik dan 
indah di dunia dan akhirat, serta kenakanlah pada 
mereka perhiasan yang menawan berupa pakaian 
keagungan, dan keindahan. Ya Allah jadikanlah 
mereka orang yang merendahkan diri kepada-Mu, yang 
Engkau balas dengan mengangkat derajat mereka , 
jadikanlah mereka orang yang merendahkan diri 
kepada-Mu karena keAgungan:-Mu, kemudian Engkau 
balas dengan mencintainya. Jadikanlah mereka orang 
yang mendekatkan diri kepada-Mu dan Engkau balas 
dengan mendekatkan mereka kepada-Mu, dan Engkau 
jadikan mereka orang yang jika memohon kepada-Mu 
selalu Engkau penuhi permohonannya. Ya Allah 
tundukkanlah tengkuk musuh-musuh mereka dengan 
cengkeraman kekuasaan:-Mu, dan jernihkanlah waktu 
mereka dari kekeruhan dosa.” 

“Ya Allah bahagiakanlah Nabi Muhammad dengan 
keberadaan mereka, dan tinggikanlah dengan mereka 
tanda kebesaran. Selamatkanlah mereka dari 
kejahatan para pelaku kejahatan sepanjang malam dan 


siang, baik dalam keramaian maupun kesendirian. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Bimbinglah mereka ke jalan yang Engkau cintai, dan 
ampunilah dosa-dosa mereka, wahai Dzat Yang Maha 
Pengampun. Ya Allah tataplah mereka dengan tatapan 
kasih sayang Mu, lindungilah mereka dengan 
pertolongan-Mu, peliharalah mereka dengan Kuasa dan 
Karunia-Mu, biarkan mereka merasa cukup hanya 
dengan-Mu, jangan serahkan mereka kepada selain: 
Mu, teguhkan mereka dengan kekuatan cinta, 
minumkan mereka dengan sebaik-baik minuman dari 
minuman yang diminum oleh para kekasih:Mu. Ya 
Allah jadikanlah mereka orang yang menjaga Agama: 
Mu, orang yang selalu berdzikir dan selalu di kenang, 
lindungilah mereka, santunilah mereka dengan penuh 
kasih, wahai Tuhan semesta alam. Semoga shalawat 
dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kami 


Nabi Muhammad beserta keluarga”. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





e Doa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atthos*:2 

giii BEI ai وَعِرْضِيْ‎ an 
Sa 233 SAS رَمَعَاشِيٰ وَمَعَادِيْ وَأَرْوَاجِيْ وَأَوْلَادِيْ‎ 
isi Kai Bh giy BK gus goes 
ABG SISA 65 Sa رَيّ بَا‎ aké 
Da وَأَعْرَاضَهُمْ‎ LIGA أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلَهُمْ‎ Sua 
LANG dah وَمَعَادَهْمْ‎ dan DA; AG 


| 


ر م م سس o2z‏ ر E EF 0 Ar o0‏ 
وَظَاهِرَهم وباطتهم HE, Drag‏ ورمانهم و EX‏ 


"Beliau dilahirkan di kota Huraidho Hadramaut di bulan 
Ramadhan tahun 1257H, beliau termasuk murid dari 
Alhabib Abubakar bin abdillah Al-Atthos, beliau wafat pada 
tanggal 6 rajab 1334 H dan dikebumikan di kota Huraidho 
satu tempat bersama kakek beliau pengarang ratib Al-Atthos 
AlHabib Umar bin Abdurrahman Al-Atthos. 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


وَوَفَْهُمْ Jah‏ وَقَتِهِمْ في الدّين A KAG‏ وحسبتا الله 
Pia Bana‏ 

“Saya bentengi diriku, keluargaku,  hartaku, 
kehormatanku, agamaku, duniaku, akhiratku,mata 
pencaharianku, tempat kembaliku, 1stri-1striku, anak: 
anakku, dhohirku, bathinku, rahasiaku, dihadapan 
umumku, tempatku, zamanku, waktuku, orang 
dizamanku, dan semua yang tuhanku berikan 
kepadaku, sebagaimana para Nabi, para Rasul, para 
kekasih Allah &dan orang-orang sholeh membentengi 
diri-diri mereka, keluarga-keluarga mereka, harta-harta 
mereka, kehormatan-kehormatan mereka, agama- 
agama mereka, dunia“dunia mereka, akhirat:akhirat 
mereka, mata pencaharian mereka, tempat kembali 
mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dhohir: 
dhohir mereka, bathin-bathin mereka, rahasia rahasia 
mereka, dihadapan umum mereka, zaman-zaman 
mereka, tempat-tempat mereka, waktu-waktu mereka, 
orang-orang di zaman mereka, dalam agama, dunia dan 
akhirat... Cukuplah Allah “bagi kita dan sebaik-baik 
wakil, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad shallallahu alaihi wasallam serta 


keluarga dan para sahabatnya.” 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





e Doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi'*:2 


ANI A kasih GR شم الله‎ 


5 e Js lo SA مس را‎ osf n MA سه‎ T- 
a عل عبدك .....-. فتَوحَ العَارِفِينَ وَفقهه في‎ 


Da Sedia حِرْبِكَ‎ 3 GELI oke | Ia Mass 
a به مَسَالِكَ سَلَفِهِ العَارفِيْتَ‎ ANG Was, GI 33 
به مَرَاتِبَ‎ ASN في الدِين‎ GG, LS Kiba, BE 
SAE رَه عَيْنِ ليڌو سيد المُرْسَلِينَ‎ di أله الاق‎ 


“Beliau dilahirkan di kota Qosam ( daerah sekitar kota Inat) 
pada tanggal 24 syawwal 1259H, beliau adalah pengarang 
kitab maulid “simtud durror' yang lebih dikenal dengan 
“maulid Al-habsyi', Beliau wafat pada tahun 1333H dan 
dikebumikan dikota seiwun yang setiap tahunnya diadakan 
Haul di kota seiwun (hadramaut) dan solo (indonesia) . 


“disebutkan nama anak yang hendak didoakan. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





In و عل آله وصخيه‎ K3 Kang 


pad 


“Ya Allah... bukakanlah (dalam segala hal kepada 
hambamu Ama ” pembukaan orang-orang 
mengenal Allah (para wali Allah), berilah pemahaman 
dalam urusan agama, jadikan dia termasuk hamba- 
hambamu yang baik dan termasuk golongan orang- 
orang yang menerima kemenangan, penuhilah hatinya 
dengan keimanan dan keyakinan, jalankan dia di jalan: 
jalan yang telah di tempuh para pendahulunya yang 
sholeh, dan berikan dia karunia pemahaman yang 
cerdas, kecintaan yang sempurna, selalu berpegangan 
dalam agama, tempatkanlah dia ditempat para 


keluarganya yang mendahuluinya, jadikanlah dia 





kesayangan bagi Kakeknya Nabi Muhammad & dan 





para penerus Nabi Muhammad wahai dzat pemilik 


44 


semesta alam “Dan sholawat serta salam tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad 


sahabatnya.” 


5 
9 
VI 
Inang 
یکا‎ 





beserta keluarga dan para 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





e Doa Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf 
a 
IG sad Cai عل‎ jo TN SI لله 5 رب‎ IN 


ey i D S3 3) A ei وَصَحبه‎ AP 


” 
s 


N لم‎ en ana Kan akan 
أبَدَا‎ Wis الوَدَائِعُ‎ sae . وَدِيعَةَ عِنْدَكَ يا مَنْ‎ 
AN ا‎ AI C3, 
MANG وَالْأَوْجَاعِ‎ PAN A Sa ۳ 


BA a وَالْعَامَاتِ‎ ANG dh LG راللام‎ 


“Beliau dilahirkan di kota Sewun Hadramaut pada tahun 
1291H, beliau termasuk salah satu guru Al-Gutb Al-Habib 
Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Jeddah. beliau wafat pada 
tahun 1382 H dan dikebumikan di kota Sewun. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
GAN وَضِيْقٍ‎ A وَمِنَ الْمُمُوْمِ وَالْعُمُوْم‎ AI وَبَلِيّةِ‎ 
JM gE وَمِنْ‎ JEN pad sa aah, AA, 


3S AA ارقا‎ Yeah, 





Zo م‎ EEA LR Fa y - وه همه‎ > z 
او حريقا‎ Los أو‎ AA ف احد متا‎ E óL Sia El La 
ت‎ F 


B3 EP SI kab as Ba 
بِرضَاكَ‎ Cg, ك وَعَدُوْنَا‎ Ap BU Kan G3 ب‎ 

Ki E ع‎ a ANG 
alis فرى‎ gig ل تداك‎ 


YG ka Ng OSENG SI Ng سِعَة بلا حِسَابٍ‎ "Un Ki 


E 


5 


‘© 


obudi JSI في‎ Be JI P3 وَلا‎ ote 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
وَالإِكْرَامِ؛‎ IN يا دا‎ AL القُربَاتِ‎ paii 


Si Cats‏ بقدرَة I3 ANI 35 Jer Karaan Es‏ عص ارت الله 





Ki وَأَحْبَابنَا‎ Da GÍ 383 عَنَا‎ aya E ودَفَعْنَا‎ 


nd 


sih. Iah, isian e 


Segala puji bagi Allah & tuhan semesta alam. sholawat 


serta salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad 
+» serta keluarga dan para sahabatnya. 

“Ya Allah... sesungguhnya aku, anak-anakku, cucu- 
cucuku, keluargaku, hartaku, sahabatku, orang-orang 
yang aku cintai selamanya dan juga orang-orang yang 
bersama kami dan apapun yang bersama kami, kami 
di siang hari dan malam hari sebagai titipan-Mu, wahai 
dzat yang tidak akan hilang titipan-titipan disisi-Nya, 
maka jagalah kami, anak-anak kami, keluarga- 
keluarga kami, harta-harta kami, teman-teman kami, 


orang-orang yang kami cintai, yang bersama kami, dan 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





apapun yang bersama kami selamanya dari 
malapetaka di dunia dan akhirat (di baca 3 kali.” 

“Ya Allah... sesungguhnya kami berlindung kepadamu 
dari segala penyakit, rasa sakit, penderitaan, demam, 
cobaan, wabah, rintangan, malapetaka dunia dan 
akhirat, dan kecemasan, kesusahan, kesedihan, 
kesempitan di dalam dunia, kubur dan hari kiamat, 
beratnya hutang, dikuasai musuh, dan juga setiap yang 
datang di siang hari dan malam hari melainkan yang 
datang dengan kebaikan, wahai Tuhan yang Maha 
Pengasih” 

“Ya Allah... sesungguhnya kami berlindung kepadamu 
dari kematian diantara kami yang disebabkan 
terbunuh, tersengat bisa, kebakaran, tenggelam, dalam 
kesedihan, terkena petir, runtuhan bangunan, 
mendadak, dalam keadaan lalai dan tak di duga duga. 
Ya Allah...hidupkanlah kami dalam kehidupan yang 
baik,dan jikalah engkau mencabut nyawa kami maka 
cabutlah nyawa kami dalam keadaan engkau meridhoi 
kami, dan halangilah kami dari perkara yang 
menyakiti kami di dalam urusan agama kami, dunia 
kami dan akhirat kami, pisahkanlah antara kami 
dengan orang-orang yang menyakiti kami dan berilah 
pertolonngan kepada kami atas musuh-musuh Mu dan 


musuh-musuh kami, dan aturlah kami dengan sesuatu 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah‏ مس 


yang engkau ridhoi dalam perkara dunia dan akhirat, 
sesungguhnya engkau maha mampu melakukan apa 
saja” 

“Ya Allah..sesungguhnya kami memohon kepada-Mu 
kesehatan dalam ketagwaan, panjang umur dengan 
melakukan amalan-amalan yang baik, rezekirrezeki 
yang luas tanpa dihisab, tanpa susah payah, tanpa 
disiksa, tanpa konsekuensi, tanpa dicela, tanpa 
menawarkan, tanpa meminta yang dikeluarkan dalam 
ketaatan yang sempurna dan paling baiknya 
pendekatan kepada Allah &, sebagaimana yang 
engkau sukai dan ridhoi, wahai dzat maha agung dan 
maha mulia. Kami berlindung dari itu semua dengan 
kekuatan Allah &, dan kami membentengi diri kami 
dari itu semua dengan keagungan-Mu dan kami terjaga 
dari itu semua dengan kekuasaan Allah dan kami 
tolak setiap malapetaka untuk diriku, anak-anakku, 
keluargaku, yang kami cintai, harta-harta kami 
selamanya dengan keberkahan bilangan ribuan dari 


kalimat : 
الْعَظِيْمِ‎ epl إلا بالله‎ 533 NG IN 


Dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi 


Muhammad & beserta keluarga dan para sahabatnya. 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





e Doa Sholihin!3 

SNI & a‏ باقع ko Haa IL e‏ الله 
ala‏ سَلّم gd gi GAN g‏ الاق SAS JAN‏ 
SAN‏ الا NA ABANGAN‏ 
ڪر و لظف و عَافية و برگة و ya g aili‏ 5 حال gA‏ و 


dn a NE Jaya BI وَ‎ Ja سَوَاءِ‎ d) alas 
و سَلمَ.‎ ang dya. Abe AI عونا رصل‎ Kuna 
“Ya Allah... kawinkanlah anak-anakku dan putri: 


putriku kepada keturunan Nabi Muhammad $ yang 
bertagwa, yang jelas, yang beragidah sunni, yang 





berakhlak mulia, yang kaya, yang bisa menuntun 
setiap diantara mereka kepada ketaatan-Mu dan 
keridhoan:Mu yang di barengi dengan panjang umur 


dalam kebaikan, kelembutan, kesehatan, keberkahan, 


“Sebagian mengatakan ini ka dari Al-Qutb Al-Habib Abdul 
qadir bin Ahmad Assegaf di kota Jeddah, Wallahu a'lam. 
(dan doa ini di baca khusus untuk keturunan Nabi 
Muhammad #-). 








— ملس‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


keharmonisan, penuh cinta kasih, keadaan yang baik, 
hidayah kepada jalan yang benar, harta yang banyak 
dengan keberkahan orang yang dicintai Malaikat Jibril 





Sayyiduna Muhammad #&, semoga sholawat serta 


00) 


salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad & 





dan 


keluarga serta para sahabatnya.” 


e Doa Al-Habib Ali bin Muhammad a 


o 931 و د‎ 2 T NG 
يطلبون‎ Sik يا‎ © 
D oz 


> © عَسَى BKO‏ ذَاقَهُ الْعَارِفُوْنْ 


Wahai Tuhanku...sampaikanlah keluargaku apapun 
yang mereka cita-citakan 


Semoga mereka bisa merasakan apa yang telah di 
rasakan oleh para wali Allah 


© ق تقر مي بهم في معر مَعْرِفِتِهِ الْعْيُوْنْ 


& Aku senang dan gembira terhadap mereka atas 
ma'rifat mereka kepada Allah 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


Semata-mata karena Allah dan mereka senantiasa 
beribadah demi meraih keridhoaan Allah & 


و هَبْ لَهُمْ O 5 ade‏ 
BA 8‏ ما می an‏ الصا ون 


Berikan kepada mereka Wahai tuhanku... ilmu yang 
dapat mereka ambil manfaatnya 


Menempuh jalan yang telah dilalui pendahulu 
mereka orang-orang yang sholeh 


aaa 


& Di atas jalan yang lurus dan mereka senantiasa 
mengikuti para pendahulunya yang sholeh 

& Semoga mereka (anak-anakku) Wahai tuhanku... 
berakhlak seperti akhlak para pendahulu yang 
sholeh 


٩ سوم‎ 


عَسَى Sig Sr‏ 
© يَظمَرْلهُمْ مَالَُمْ ِن كل سر مَصْوْنْ 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


& Semoga mereka Wahai tuhan-ku... beradab seperti 
adab para pendahulu yang sholeh 


> Semoga nampak pada diri mereka apa yang dimiliki 
salaf dari rahasia Allah & yang tersembunyi 


> په به في رِيَاضٍ Ba‏ يَنْعَمُوْنْ 


© وف pai‏ رِجَالٍ الْمَعْرِفَةِ PE‏ 


Dengan rahasia tersebut mereka dapat merasakan 
kenikmatan di taman ma'rifat 


Dan dapat menghadiri perkumpulan-perkumpulan 
orang-orang ahli ma'rifat 


© ذا حْسْنُ طق JAN A gg‏ 
اا و يدل ف الدُعَا Sgi‏ 


Inı adalah husnudzhonku dan tuhanku tidak akan 
mengecewakan prasangkaku 


Wahai tuhanku...kabulkan dan masukan kedalam 
doaku seluruh saudaraku 


Ssi ABM A 


NYI HS laa,‏ يَعْشِقُوْنْ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Dari keluargaku, serta seluruh saudara yang 
benar-benar (mencari) jalan mereka 


Dan semoga petunjuk (hidayah) senantiasa ke- 
turunan yang selalu senang (akan jalan mereka) 


e Doa Al-Habib Abdullah bin Umar As-Syatiriy' 4:2 


BEI وَزِدْهُمْ‎ SNI KANAN 


A 


SAN EI bg Dal Ja 


Sungguh bukalah ya Allah atas anak-anak-ku mata 
hati mereka & tambahlah bagi mereka inabah 
(kembali kepada Allah &) 


“Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadramaut pada tahun 
1290H dibulan Ramadhan,beliau penerus pengasuh Rubath 
Tarem Hadramaut setelah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al- 
Masyhur yang terkenal keilmuwannya dalam segala bidang, 
beliau memiliki banyak murid yang tersebar di berbagai 
penjuru dunia di ceritakan Tidak kurang dari 13.000 ulama 
tercatat sebagai alumni Rubath Tarim yang diasuh oleh 
beliau. Beliau wafat hari sabtu tanggal 29 Jumadhil Awal 
1362H dan di kebumikan di pemakaman zambal kota Tarim 
Hadramaut. 








Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


Dan jadikan mereka berilmu, memiliki 


kecerdasan dan kesuksesan 


َاهْدِهِمْ Jaa‏ أَهْلِيْهِمْ كرام A‏ 


Sungguh bukalah ya Allah atas anak-anak-ku mata 


hati mereka sebagaimana engkau buka mata hati 


para wali qutub 


Dan berikanlah hidayah untuk menempuh jalan 


pendahulu mereka yang bernasab mulia 


E SL Ma ©‏ اسا 


0 
- 


5 5 2 
انظر انظ إلى عَبدك و مرق Ae‏ 


Aku memohon demi kekasihmu Nabi Muhammad, 


para Nabi serta sahabat 


Pandanglah...pandanglah kepada Hambamu dan 
sobeklah (hilangkan) penghalang hatinya 


BE A ba G صف‎ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





wahai Tuhanku...bimbinglah dia dalam kebaikan 


dan perbaiki kerusakannya 


Bersihkanlah wahai tuhanku minumannya 


(ma'rifatnya) dengan arak kecintaan 


e Doa Al-Habib Abdullah bin Thohir A l-Haddad وك‎ 


GI | rê; 5‏ ققال 
© عَنْ JEN oi‏ 


Wahai tuhanku...bukalah kunci 
Hati-hati anak-anak 


6 لم 


Pa 000‏ اه 
JUNI Sa‏ 
zeai obi‏ 
Hingga mereka sampai pada apa yang dicita-‏ 


citakan (harapan) 
Dengan keberkahan alquran 


entah AE 
اجعلهم 53 عين‎ 
AN GA or DT 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





Jadikan mereka penyejuk mata 


Menguasai ilmu dhohir dan bathin 
BIO © 
الْعَظِيمْ‎ OA 


meraih sesuatu yang bagus 
dengan keberkahan alquran sa 
ala alot, 
3 3 


Dan perbaiki mereka serta berilah hidayah kepada 


mereka 


Wahai tuhanku...berkahilah mereka 


Re 55 


Sal OA 


Semoga tuhan kita akan memberi hidayah kepada 


mereka 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah -5s-m—— 


dengan keberkahan alquran 


kaa 


H. DOA BIRRUL WALIDAIN (DOA ANAK 
TERHADAP ORANGTUANYA) 


Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti 
kepada kedua orangtua, mengingat banyak dan 
besarnya pengorbanan serta kebaikan orangtua 
terhadap anak dengan memelihara dan mendidik kita 
sejak kecil tanpa perhitungan biaya yang sudah 
dikeluarkan dan tidak mengharapkan balasan sedikit 
pun dari anak, oleh karena hendaknya kita berbakti 
kepada kedua orangtua kita dengan selalu mendoakan 
mereka baik semasa hidupnya atau setelah 
meninggalnya kedua orangtua, oleh karena itu kami 
menukil doa “birrul walidain” yang dinisbatkan kepada 


Al-Imam Al-Arif billah Muhammad bin Ahmad bin Abi 


hub Attarimi & sebagai berikut : 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





SAN يشم الله الرخلن‎ 
CCE گر لالخ‎ Madi i sa NESER 


E هناك‎ Ka ARI و‎ Lak 
do WE گمَا‎ Gaie المَرَحُم‎ 


١ 
w 


EEE E 
را‎ ali na امه شور وزیی عت رکا‎ 
ap Sab was asa D a رِضْوَانِكَ‎ 


Z 


aa ANG لَهُمْ مَغْفِرَةَ جَامِعَةٌ كَمْحُؤْ بها‎ Tab AN 
3 bada BK HA a s 


o 437 A 


mya وَتَؤّمنهم بها يوم م الْمَرَعِ عِنْدَ‎ sea 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 
Pi عل ڪيا‎ YES jaan عل‎ SE الهم‎ 
Sl ek JS ف‎ PKS AH) انْقِطَاعَهُمْ‎ a 





cie‏ وتعظف pge‏ كتا كثز Je KE‏ يداه 
iy‏ ال مَلَأْتَ ejas Ga A a G‏ به 
SAN dina‏ َه ذلك PS Sal SGi‏ فيا en‏ 
ع د" د الَدِيْ P WK‏ 
يَجَازِهِمْ عل ذلك NG al JAN‏ سَاعِيْيَ SIG‏ 
E sal‏ رموه GN NG Ja‏ 

TS RN, 
KASI a إِلَيْهِمْ‎ ES Ni naa 0 
Še صَيَعوا مِنْ‎ u هَبْ لَهُمْ‎ AN UE ؤا‎ 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


G o 86 ر اه‎ ana "5 Ka 5 5 a Oren yag 





Gais 3 جاتب ين به‎ LA 
اكْتَسَبُوا‎ JA مِنْ‎ SAN مِنَ‎ PEN عَنْهُمْ‎ eh 
ل‎ a SEENT 
TA sia. Tea gaa NG a a 
وحمل عنهم الظلامَاتِ التي‎ UKS عل قلوبهم مِنْ‎ E 
بهم ف‎ i JA aka a NGE | 
al 7 A 9 ٠ 
BLS ف أ يام‎ gabi ريد عل‎ SEN Id مَصاجع‎ 
aa SU ال يي‎ 
Gi لَهُمْ‎ Ja TN MLS مِنَ الْقُرْبَاتِء‎ ua 
E ار‎ a ريه ات‎ Vas 
De مِنَ الكبعات» قلا‎ AE, الختطيّكات»‎ 


GS 233 Ga عَلَيْهِمْ‎ Nee aj 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 

رك Da3 PAS SEN HA‏ تا BAE‏ اللهك 

tawas‏ رن زر 
PAR‏ مِنَ Luih GI Sang wol, KE‏ ف 


s0 


NG CIA LL الصلاح ب‎ Ep? ISI KADI 4 


049. 





MAN مِنْ سُؤْءِ‎ E AÉ قف قف افْتِضَاح بمَا‎ ET 
ولان زد وا لياق صا‎ penga 
iya CLE وَمَا‎ EA مِنْ صَدَفَةِ‎ BAE وَمَا‎ NENGGE 
DEER aan 


ال لضي a‏ ان ين ميا ريس 


EA a Kon SP Kala 57 a‏ إلى 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


a بِالوَضْلٍ‎ ESA مِنَ‎ ab اول‎ SI a 





25 02 مس 


G وَأ سْمِعْهُمْ‎ SN ain يوم‎ PA 555 هم‎ aaa KAU 
AD BA ينا مِنْ‎ a يَوْمَ القتادء‎ TAN أظيَبَ‎ 


pad 


NGING‏ حى KA Sal, A Wa‏ دار 


يها 


AK OKI‏ مُسْتَفَرٌ BAYI NEGO LA‏ مَعَ الذِيْنَ أَنْعَمْتَ نعمت 


(yana Selai, AGAN, SERA Sail مِنَ‎ ME 


Z 


فِيْكَه ذلك Jai‏ م مِنَ الله 53 بالله KE‏ 


GAN Be يَصِفُوْنَ»‎ E sad D NG OA 
آله‎ jp JB a لد ررب اليه وتا‎ 


ر م O‏ ي 


MO 9 


Lak d 


“Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memerintahkan 
kami untuk bersyukur dan berbuat baik kepada kedua 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





orangtua, yang telah mendorong kami untuk meraih 
kemuliaan berbakti dan berbuat baik di hadapan 
mereka, yang telah menganjurkan kami untuk 
merendahkan diri kepada mereka dengan penuh kasih 
sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, serta 
mewasiatkan kami untuk memohonkan kasih sayang 
Allah bagi mereka sebagaimana mereka mendidik dan 
membimbing kami sewaktu kecil Ya Allah, sayangilah 
kedua orangtua kami. Ya Allah, sayangilah kedua 
orangtua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orangtua 
kami. Ampuni, rahmati, dan ridhoilah mereka dengan 
keridhoan yang mengantarkan mereka pada keridhaan- 
Mu yang sempurna, dan tempatkan mereka di tempat 
kemuliaan:Mu yang aman dan curahkan kepada mereka 
kelembutan keberkahan Mu. 

Ya Allah, ampunilah mereka dengan pengampuan 
menyeluruh yang menghapus dosa-dosa mereka 
terdahulu dan keburukan yang selalu mereka lakukan, 
dan rahmatilah mereka dengan rahmat yang mampu 
menerangi pembaringan mereka di dalam kubur, serta 
menyelamatkan mereka pada saat kebangkitan di hari 
yang menakutkan. 

Ya Allah, kasihanilah mereka di waktu mereka lemah 
sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kami 


lemah, dan rahmati mereka di waktu terputusnya 





— لصم سس‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


hubungan mereka dengan Mu seperti mereka tetap 
merahmati kami di waktu hubungan kami dengan 
mereka terputus, dan sayangilah mereka sebagaimana 
mereka menyanyangi kami sewaktu kami masih kecil. 
Ya Allah, peliharalah rasa cinta yang Engkau letakkan 
dalam hati mereka, belas kasih sayang yang Engkau 
penuhi dada mereka dengannya, dan kelembutan yang 
Engkau sibukkan anggota tubuh mereka dengannya. 
Karuniailah mereka dengan pahala atas perjuangan 
mereka dahulu dalam mendidik kami, dan jangan 
engkau sia-siakan usaha mereka untuk kami. Balaslah 
usaha mereka untuk menghidupi dan memelihara kami 
dengan sebaik-baik balasan yang Engkau berikan 
kepada mereka yang suka berbuat baik dan memberi 
nasihat. 

Ya Allah, berbuat baiklah kepada mereka dengan 
kebaikan yang jauh lebih banyak dari semua kebaikan 
mereka kepada kami, dan pandanglah mereka dengan 
pandangan kasih sayang sebagaimana dahulu mereka 
memandang kami. 

Ya Allah, berilah mereka pahala beribadah kepada-Mu 
yang tidak sempat mereka lakukan karena sibuk 
mendidik kami, dan maafkanlah segala kekurangan 
mereka dalam mengabdi kepada-Mu karena sibuk 


melayani kami, dan ampunilah mereka atas hal-hal 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah لمعلل حححهت:‎ 


syubhat yang mereka lakukan demi menghidupi kami, 
dan jangan siksa mereka karena rasa cinta mereka 
kepada kami yang menggelora, dan selesaikanlah 
permasalahan-permasalahan mereka dengan sesama 
manusia yang mereka lakukan demi menghidupi kami, 
dan bersikap lembutlah kepada mereka di liang kubur 
dengan kelembutan yang melebihi sikap lembut 
mereka kepada kami di masa hidup mereka dahulu. 

Ya Allah, atas setiap ketaatan yang Engkau 
hidayahkan kepada kami, kebaikan yang Engkau 
mudahkan kami untuk melakukannya, dan amal saleh 
yang Engkau beri kami taufik untuk mengerjakannya, 
kami mohon Engkau beri mereka pahala pula, dan jika 
ada keburukan yang kami lakukan, kesalahan yang 
kami perbuat, dan permasalahan dengan sesama 
manusia yang harus kami pertanggungjawabkan, 
jangan Engkau bebani mereka dengannya dan jangan 
tambahkan dosa-dosa kami ke dalam catatan dosa 
mereka. 

Ya Allah, sebagaimana Engkau senangkan mereka 
dengan kami semasa hidup, maka senangkan pula 
mereka dengan kami setelah meninggal, Ya Allah, 
jangan sampaikan berita-berita tentang diri kami yang 
akan membuat mereka kecewa, dan jangan bebankan 


kesalahan kami kepada mereka, dan jangan hinakan 





— مس سس‎ Mutiara Doa Para Kekasih Allah 


mereka di hadapan orang-orang yang sudah meninggal 
dunia dengan perbuatan-perbuatan hina dan mungkar 
yang kami lakukan, dan senangkanlah ruh mereka 
dengan amal-amal baik kami di tempat pertemuan 
para arwah, ketika orang-orang yang saleh bergembira 
dengan putra-putra mereka, dan jangan jadikan 
mereka ternoda oleh perbuatan-perbuatan buruk yang 
kami lakukan. 

Ya Allah, bagi setiap ayat suci yang kami baca, shalat 
kami yang Engkau terima, amal saleh kami yang 
Engkau ridhai, serta sedekah kami yang Engkau 
lipatgandakan pahalanya, kami memohon kepadaMu 
Ya Allah..., berilah mereka bagian yang lebih banyak 
dari bagian kami, dan pahala yang jauh lebih besar 
dari pahala kami sebab Engkaulah yang mewasiatkan 
agar kami berbakti dan berbuat baik kepada mereka. 
Sesungguhnya, Engkaulah yang lebih pantas untuk 
berbuat baik kepada mereka dari semua yang berbakti 
kepada orangtuanya, dan Engkaulah yang lebih berhak 
untuk melakukan kebajikan tersebut daripada mereka 
yang Engkau perintahkan. 

Ya Allah, jadikanlah kami penyejuk hati mereka di hari 
para saksi berdiri sebagai saksi, dan perdengarkanlah 
kepada mereka sebaik-baik seruan ketika di hari yang 


penuh perselisihan, dan jadikanlah mereka sebagai 





Mutiara Doa Para Kekasih Allah 





ayah yang merasa paling senang dengan anak: 
anaknya, kemudian pertemukanlah kami dengan 
mereka dan seluruh kaum muslimin di tempat yang 
mulia, di tempat curahan rahmat-Mu, dan kediaman 
para wali-Mu bersama orang-orang yang telah Engkau 
beri nikmat, yaitu para Nabi, shiddiqin, syuhada, dan 
sholihin. Merekalah sebaik-baik teman. Itulah karunia 
Allah dan cukuplah Allah sebagai Dzat Yang Maha 
Mengetahui. 

Maha Suci Allah, Tuhan Yang Perkasa, Mulia dan 
Agung dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak layak 
dan patut bagi-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan 
semesta alam. Semoga shalawat dan salam Allah selalu 
tercurah kepada Sayyidina Muhammad beserta 


keluarga dan para sahabat beliau.” 


Dan ini adalah sedikit kumpulan doa yang kami 
nukil dari para wali Allah &, mudah-mudahan dengan 
doa yang kita panjatkan maka Allah & akan 
mengabulkan dan memberikan kepada kita sebagai 
mana Allah & mengabulkan doa-doa para pendahulu 


kita amin ya rabbal alamin. 


xK K K 
















Anjuran- 
Anjuran 


Yang Berhubungan Dengan 


: Kehamilan 


( MEMPERMUDAH KEHAMILAN, SEMASA KEHAMILAN, 
DISAAT MELAHIRKAN & SETELAH MELAHIRKAN 
YANG DIRIWAYATKAN DARI HADITS, 

DAN PARA WALI ALLAH) 


i VA Haa 
AN 2 AP 


/ ني"‎ 
fa ANA 
# m — 
“NG, 
٠ - fl | 
' - 


| wi 


j 








< 












AR 
7 # 0 

Li pa 

5 / 


4 
1 





1 
2 







7] 
H 


ua “ay 


at 


کر 


1 
WE: 


/ 


NYA 








Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan <<» 


Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 





A. ANJURAN-ANJURAN MEMPERMUDAH 


KEHAMILAN 


Adapun amalan-amalan mempermudah kehamilan 


walaupun tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad & 


akan tetapi diriwayatkan oleh para wali Allah &, 


diantaranya : 


Membaca ya "نا‎ sebanyak 10 kali sebelum 


berhubungan badan, karena diriwayatkan jika 
dilakukan, sang istri akan hamil dan akan 
dikaruniai anak laki-laki yang sholeh dengan seizin 
Allah &. 


Menulis jl Kah "بشم الله‎ sebanyak 61 kali, 3 hari 


setelah mengalami kesucian darı haid, diriwayatkan 
jika dilakukan sang istri akan hamil dengan seizin 
Allah &. 


Membaca doa berikut ini : 


AG‏ السَمَاوَاتِ وَ Ga‏ و مَا Gg‏ يا aE‏ ي 
جي يَا ES PS) GE aa‏ عَسَقَ) 3 
)5 و JII‏ و مَا يَسَطُوُونَ ) AE Cai E L‏ 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~>‏ 
صل الله لله عَلَيْهِ عل آله و سل » الله ارقي No K3‏ 
e‏ يها وَكَرْطَى A3, LS A‏ ولا ترک 

DK A BG‏ يُمَبَحْوْنَ لَكَ» يا 
cE II EEIN.‏ ك پیر اَي Is. 0 SE‏ 


الله ekan ja‏ يا هُوَيَا مَنْ YAN‏ 


5550 عَلَ‎ jo AN ad قَرْدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ‎ Ba 
AR 


e Membaca dalam hati ketika sedang berhubungan 


12 


badan suami-istri نافع‎ 6" karena diriwayatkan jika 


dilakukan sang istri akan hamil dengan seizin Allah 
e Membaca “basmalah” sebanyak 12000 kali, dengan 
cara sebagai berikut : setiap selesai membaca 1000 
kali basmalah lakukanlah sholat sunnah hajjat dua 
rakaat, kemudian setelah salam dari sholat, maka 


berdoa meminta kepada Allah & agar diberi 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 


keturunan kemudian meneruskan bacaan 
basmalahnya dengan cara ini sampai selesai 
sebanyak 12000 kali. 


© Puasa selama 7 hari dan sebelum berbuka membaca 
(ana "نا‎ sebanyak 21 kali kemudian berbuka dengan 
air karena diriwayatkan jika hal ini dilakukan maka 


sang istri akan hamil dan akan hilang penyakit 


mandulnya dengan seizin Allah &. 


© Jika terasa akan keluar air sperma (ejakulasi), maka 
bacalah dalam hati (tanpa menggerakkan bibir) doa 


berikut ini : 


CG silat KS AT خَلَق من‎ SIN لله‎ 1) 


وَصِهَرًا 663 OS‏ قَدِيرَا ) 


e Membaca ayat-ayat berikut ini sebanyak 7 kali 


setiap selesai La fardhu : 


GEN TAN EE 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


ركاه هَبٌ لتا مِنْ PERISA‏ ُن Wah‏ 
(GG) gÉ‏ 
HS)‏ فَرْدَا وَانتَ (ONE‏ 


© Membaca sholawat Busyro, sebagai berikut : 


AA 


IIS OE Exa Hm 


A 
w 


WA‏ و هلتا WA KAN,‏ سيار 


GE ا‎ BAU 3 KIE 


Dibaca 41 kali setelah sholat subuh dengan cara 
ketika sampai kalimat An maka diniatkan 


untuk mempunyai keturunan dan lain-lainnya. 


© Suami dan istri membaca Surat Al-Fatihah Antara 
sunnah gobliyah subuh dan sholat subuh sebanyak 
41 kali selama 41 hari secara terus-menerus (tanpa 
terputus) jika terputus maka diulangi dari 
pertama,dan ketika istri datang bulan maka yang 


membaca hanya suami saja sebagaimana itu semua 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 


telah di ijazahkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah 
Assyatiriy Hafidzahullah. 

e Memperbanyak istighfar kepada Allah &, karena 
Imam al-Gdurthubi & menyebutkan dari Ibnu 
Shubaih, bahwasanya dia berkata : Ada seseorang 
yang mengadu kepada Hasan al-Bashri &, tentang 
musim paceklik. Lalu Hasan al-Bashri & berkata, 
“Istighfarlah engkau kepada Allah.” 

Ada lagi orang yang mengadu bahwa dia miskin. 
Hasan al-Bashri & tetap menjawab, “Mintalah 
ampun kepada Allah.” 

Pengadu berikutnya mengatakan, “Doakanlah saya 
agar dikaruniai anak.” Hasan al-Bashri & tetap 
menjawab, “Mintalah ampunan kepada Allah.” 
Kemudian ada lagi yang mengadu bahwa kebunnya 
kekeringan. Hasan al-Bashri & tetap menjawab, 
“Mohonlah ampun kepada Allah.” 

Melihat hal itu, Rabi bin Shubaih heran dan berkata 
pada Hasan Al-Bashri &. “Tadi orang-orang 
berdatangan kepadamu mengadukan berbagai 
permasalahan, dan engkau memerintahkan mereka 


semua agar beristighfar, mengapa demikian? 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


Hasan al-Bashri & menjawab, “Aku tidak menjawab 
dari diriku pribadi, karena Allah telah 


mengatakan dalam firman-Nya: 


An يرسل‎ OS گان‎ SI 1, SEAE) 


S1 
1 


مَدرَارَا © وَيُمْدِدَكُم Oa Jik‏ وَيَجْعل 
j Jawan oa 3‏ ع أَنْهجَا @( 


“Lalu aku berkata kepada kaumku, “Hendaklah 
kalan mohon ampun kepada Tuhan kalian, 
sesungguhnya Tuhan kalian itu senantiasa Maha 
Pengampun. Allah menurunkan hujan dari langit 
secara terus menerus kepada kalian dan 
memberikan harta dan anak kepada kalian dan 


memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai kepada 


kalian.“ (Qs. Nuh : 10-12) 


e Membaca Surat Maryam setiap hari. 





—— Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


e Membaca doa ag berikut : 
dB Gg DA 


IE Eps Er Os ya ICS A 
Berdiam 
GAN قى‎ WS} PU الله ما‎ Jas US ES an 
الصا‎ IN NG E فَيَكْوْنْ)(‎ AI KA 


عَاجِلا غَيْرَآجلٍ لي وَلِمَنْ دَعَا بجَيْرِ). 


Ini adalah sedikit dari amalan-amalan para wali 
Allah & untuk mempermudah kehamilan, dan harus 
kita yakini bahwasannya yang memberi karunia anak 
adalah Allah &, adapun amalan-amalan ini cuman 


sebagai perantara kita mendapatkan karunia anak dari 


Allah &. 








Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


B. ANJURAN-ANJURAN KETIKA DI MASA 
KEHAMILAN 


° anda membaca doa Alhabib Husin Al-Khirrid: 


Gaga Ie 13 simon EERS 
دام في‎ G Sa Bisi الله‎ oa وَعَلَ آله و‎ 
أ‎ Nang تبك‎ MS سيدا‎ ah aman 
á SN عَاجِلاً‎ ats لآ شِمَاءَ إلا شِمَاوُكَ‎ GU 
WE ABS NS ALA صُوْرَةٌ حَسَئَةٌ‎ cabs صَوَّرهُ في‎ TN 


< ) 
“X sn A86 ° 3 0 ot "وي‎ itos, س2‎ 9 - 


eP 


SES دُعَاءَنَا كُمَا‎ E55 SNI في‎ Klg Nga 


(n 
a 


ER الله‎ OB AN BLS 3 


+ 
2 


“Sebagian ulama menisbatkan doa ini kepada Al-Qutb Al- 
Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 
خْرَجْتَ مِنْ JA Je‏ إلى AI TE‏ وَاجْعَلُهُ صَحِيْحًا 


Z z‏ سر 
كاملا عاقلا ÉLI‏ 
rad pad‏ سے ٠‏ 


| 


JL مِنْ‎ Wk; وَعَالِمَا‎ Kg Nagi اجْعَلهُ‎ AN 
Si طول‎ BIN BE IS oii 

sad OA لِقَرَاءَةِ‎ SU وَافْصَحْ‎ 2113 
ببرگة‎ kaii AE اجعَلْهُ صَابرًا مِنَ الْمَرَضٍ‎ LN 
NI a MEN ah 3 a 
33 FAN وَعِبَادٍ الله‎ SN وَالشّهَدَاءِ‎ pa 
SAE بن عِيْسَى 353 الْقَقِيْهِ‎ Aa Ki 


ESN الله‎ Ol GAN II عبد‎ al مخ‎ 





an Yang e Dengan Kehamilan ~> 
| -o | 0% 


٭ 


“Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ya 
Allah...haturkan sholawat serta salam kepada 
junjungan kita Sayyidina Muhammad & dan untuk 
keluarganya dan sahabatnya sekalian 

Ya Allah...jagalah anakku selama dia di dalam 
perutku dan berilah 19 kesehatan badan begitu pula 
umatnya Rasulullah & Nabi dan UtusanMu. 
Sesungguhnya Engkau dzat yang Maha 
menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali 
kesembuhanMu, dengan kesembuhan yang cepat 
dan tidak kembali lagi. Ya Allah keluarkanlah ia dari 
perutku waktu akan melahirkan dalam keadaan 
mudah, dan selamat di dunia dan di akhirat, dan 
kabulkanlah doa kami sebagaimana engkau 
kabulkan doa Nabi dan RasulMu Muhammad ف‎ 

Ya Allah...jadikanlah dia seorang yang syahid yang 
penuh keberkahan, yang alim yang menghafal ayat: 
ayatMu yang tersimpan dalam kitabMu yang 
terjaga. Ya Allah  panjangkanlah umurnya, 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 


sehatkanlah badannya, fasihkanlah lisannya untuk 
membaca Al-Qur'an dan hadits 

Ya Allah..jadikanlah dia tabah ketika sakit, 
menghadapi segala cobaan danhaus, dengan berkat 
NabiMu dan RasulMu Muhammad % dan semua 
para nabi dan rasul dan dengan berkat para 
malaikat yang dekat, para syuhada para ulama, 
dan semua hamba Allah yang sholeh, dan dengan 
berkat Al-Muhajir ilallah Sayidina Ahmad bin Isa 
dan Sayidina Al-Fagih al-Mugoddam Habib 
Muhammad bin Ali Ba'alawi dan berkat rajanya 
para aulia? Assyekh Abdul Qadir Al- Jailani, 
sesungguhnYa Allah dan para malaikatNya 
bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang 


yang beriman bersholawatlah kalian kepadanya” 


Di riwayatkan barang siapa yang membaca doa 
tersebut setiap selesai sholat fardhu insyaallah 
anak yang di dalam kandungan tidak mengalami 


keguguran. 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


e Dianjurkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al- 
Atthos & hendaknya ibu hamil membaca kalimat 


a 6” tujuh kali setiap selesai sholat dengan 


٠ baha 


memegang perut, insyaallah tidak akan mengalami 


keguguran. 


e Diriwayatkan oleh Imam Suyuthi $5: bahwasannya 
jika ingin anak yang di kandungan tidak keguguran, 
maka dianjurkan untuk menulis doa ini, kemudian 
di ikatkan di perut wanita yang hamil, insyaallah 


tidak akan mengalami keguguran dengan seizin 
Allah &: 


SPA Tuh MS) P SA بشم الله‎ 
Pe de MA SL وين‎ VE دان‎ 
أَلسَمَاءَ أن تَقَعَ‎ SL) حَلِيمًا غَفُورَا‎ AD 


عل SNI‏ إلا 2035 Al SP‏ بألا gin‏ 23( الله 


Ny 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 
مين ا‎ AAN A Gal 3 AG SI, 
TT era 12 {2 م سام ءاس‎ 9 e o gr 
قلوبهم إذ قَامُوا فَقَالوا‎ UE ف بَطْنِ هَذِهِ ا لحامِلٍ» (وَرَبَطْنَا‎ 
a LS FT Ig o 

AA WIL مِن دونو‎ GES رَبْنَا َب السَموَاتٍِ وَالارْضٍ لن‎ 
سِنِينَ‎ HI فى‎ Ke TE 53) Wk GI UK 
شالا مِنْ َر‎ a مِن‎ AAA) عَدَدَا‎ 
7 „E ŽS ر چو و‎ a OO PP p 0 
Sea KA Il aa 
(PG SAN عَيْبَ‎ akas | SEN َغِيضٌ‎ 
5) (E L35 سِنِينَ‎ Bl SIG agih SI) 
Sa WTA) (Sembah GELI USS J LA 
PAI قال‎ SAS ITEM يَعْقُوتَ‎ GEA 3 وين‎ 


-Ia 1‏ و 
الحكِيم الْعَلِيم) 








Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


e Menulis ayat ini kemudian di gantungkan kepada 
wanita yang baru hamil selama 40 hari (tidak lebih 
dan tidak kurang) kemudian di simpan untuk di 
gantungkan kepada bayi ketika setelah melahirkan, 
sebagaimana yang telah di ijazahkan oleh Al-Habib 
Ahmad bin Hasan Al-Haddad, sebagai berikut : 


si nasi a‏ تفخت 


2 


LH Tas Tarei- ل ا‎ - 2 / s 
إن‎ D للعلمينَ‎ ale وَايْنَهَا‎ lan Cs) فيها مِن‎ 


San 
ag iag وَعَل آله‎ A Nak صل الله ڪل‎ 


e Barang siapa yang ingin memiliki anak laki-laki 
maka hendaknya meletakkan tangannya ke pusar 
istrinya ketika dalam keadaan tidur di awal 
kehamilannya kemudian membaca doa ini tiga kali 


insyaallah akan dikaruniahi anak laki-laki, yaitu : 





——— Anjuran Yang Naa Dengan Kehamilan 
FA 5 sal as ف بَظن‎ We سس‎ es 31) 


ra 
= 
ا‎ z 2 o XX S3 عاك‎ r9 o #33 og ور‎ Z A 
“s 1... 5 pa وه سم‎ Wi 


ORF 2 ii NAN‏ 5 1 ه jaf N:‏ ا e‏ و 


| AS 


aE 0331 
خَبْرُ الْوَارِئِيْتَ)‎ SP SY aa 


Dan juga disebutkan dalam kitab “ Si m اال‎ 


karangan Syeikh Ibrahim Al-azraq Alyamani 4 
bahwa barangsiapa yang menginginkan istrinya 
melahirkan bayi laki-laki maka hendaknya 
meletakkan tangannya ke perut istrinya di awal 
kehamilannya seraya membaca doa di bawah ini 


maka dengan seizin Allah & akan melahirkan bayi 


laki-laki, sebagai berikut: 


w 
pad 


بشم الله SI yA.‏ بي LN‏ 3 
57 دكار 


#33 NO > - w r 
NI A €. WA 2 
gg - 2 LA 
+e 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


e Hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran 
seperti membaca surat Yusuf, surat Maryam dan 


dzikir-dzikir lainnya. 


Demikianlah adalah sedikit dari anjuran-anjuran 


para kekasih Allah & ketika dimasa kehamilan. 


kaa 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 





C. PERKARA-PERKARA MEMPERMUDAH 


PROSES PERSALINAN 


Adapun perkara-perkara mempermudah proses 


persalinan, di antaranya : 


Membaca ayat Kursi, kemudian membaca surat Al- 


saja ayat 54 yang mkn 


Gus kl Si يل‎ PADAN syal 3 
PALA PNG وَالْقَمَرَ‎ A 

© akadi ós i رك‎ G PA IP 
Kemudian membaca Surat Al-ikhlas, Surat Al-Falaq, 


Surat An-Nas, dan Surat Al-Fatihah serta 


set san doa “alkarb' sebagai berikut : 


( لا إل إلا الله الْعَظِيْمْ اللي لا إله إلا الله 55 Sa‏ 


AI 3 SKA És إله إلا الله‎ Ya 


(SA العَرْشٍ‎ 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


e Menulis surat Al-insyiqog dan di gantungkan kepada 
orang yang sulit melahirkan maka akan gampang 


proses persalinannya dengan seizin Allah &. 


e Menulis ayat-ayat dibawah ini kemudian di 
gantungkan kepada orang yang sulit melahirkan 
maka akan gampang proses persalinannya dengan 


seizin Allah &, sebagai berikut: 


© Sal o á LH © أَلبَحِيم‎ HKI Ml (بشم‎ 
Bp KS MO آلدين‎ ag مَلِك‎ © a] AI 
sa So © met Sea Cakil © baki 
)© SILAT Y; San KE adi Da 
GI صُحَلها‎ j KEN) Ge JG يوم‎ 30) 
pak ل‎ a 
rad gak ينهم )ومآ أَمْرُ إلا‎ 


2 





—— Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


Serui‏ يرا( وَمَا يُدَرِيكَ UI Jal‏ ڪون 


D 5 ERS تفا يُفْتَرَى وڪن‎ A S ما کان‎ NI 


TE - 


(655 a وَهُدَى وَرَحْمَة‎ ari 


E, jea و‎ eale التفیں‎ ia 
SA adan 


e Berkata Yunus bin Abied : “Barangsiapa membaca 
doa ini pada wanita yang sulit melahirkan maka di 


akan dipermudah proses kelahirannya dengan seizin 


Allah # 


22 





sebagai berikut : 


5 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


“HA الأ‎ 


“GB, r © ر‎ Na و‎ A d 2 

Sa بَعْدَ‎ BAR عِنْدَ كن وَ أَنْتَ‎ IK ci a 
AE Tag KI To E أ صا‎ 
وات حبى عند بلول و نت منقِدِى عند وَحليئ‎ 


ET “2 لحي‎ < NG 
tea هين‎ kaga 


e Menulis nama 7 ashabul kahfi kemudian di ikatkan 
di paha bagian kiri ibu yang kesulitan dalam 
melahirkan dengan seizin Allah & akan 
digampangkan dalam proses persalinannya, nama- 


nama tersebut adalah : 


> هماهم - 04697 26م‎ > 
» بوش‎ RD مرنوش»‎ Mak CS dd) 


badal + 


p‏ مَرْظوش) 
e Membaca doa ini pada wanita yang sulit melahirkan‏ 


CEJ Gali روج من روج‎ a ج ي‎ £ a G) 


Kemudian membaca surat At-thaarig 


NGO SEN Pin © guh ihi 


Bii © Bu RI إن کل تفس‎ © ué 





—— Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


NGANG‏ براي حم دا NG‏ 7 وة 
ESY‏ مِم خلق © خلق مِن ماءِ TI O gil‏ مِن S‏ 


Ketika sampai ayat : 


(— ~ JANG SAMAN د ج من مِنْ بين‎ hendaknya diulang- 


ulang terus sampai wanita tersebut melahirkan, 
dengan seizin Allah & akan digampangkan dalam 


proses persalinannya. 


© Mengulang-ulangi doa di bawah ini : 


| 


CA عِيْسَى‎ ON Sa ya Sa ES 
( NA) MU َة‎ Sa A, Si 


© Bertawassul kepada syekh Ma'ruf ba jammal2. 


? Beliau termasuk guru dari Sayyidina Syeikh Abubakar bin 
Salim #. 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 
e Mengulang-ulangi ayat ini : 
ر ق‎ > 9 E ف‎ 
Si) 
e Membaca doa ini : 


( یا خَالِقَ A‏ من ii AE A‏ من 
AD‏ الس مِنَ (Gali A‏ 


Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ws 
bahwa suatu saat Nabi Isa & berjalan melewati 
seekor lembuh yang sedang kesulitan melahirkan 
anaknya karena melintang di dalam perutnya, 
lembuh itu kemudian berkata ; “Wahai Nabi Isa &, 
berdoalah kepada Allah & untukku agar 
melepaskanku dari kesulitan yang sedang aku 
alami, Nabi Isa & kemudian mengajarkan doa 


tersebut. 


Ini adalah sedikit dari perkara-perkara yang 
melancarkan proses persalinan yang di nukil dari kitab 


1 حاص‎ SES " karangan Habib Muhammad bin Alwi 


Al-Aydrus yang lebih di kenal dengan panggilan Habib 


Sa'ad #& dan juga dari ijazah guru-guru kami. 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 


Maka bagi wanita hamil yang memasuki bulan ke 
sembilan hendaknya memperbanyak  dzikir-dzikir 


kepada Allah &, dan selalu meminta pertolongan 
kepada Allah & supaya digampangkan semua proses 


persalinannya dalam keadaan sehat wal afiat. 


D. PERKARA-PERKARA YANG 
DIANJURKAN SETELAH MELAHIRKAN 


Adapun perkara-perkara yang di sunnahkan setelah 


melahirkan, diantaranya 


e Mengumandangkan adzan di telinga kanan dan 
Mengumandangkan igomah di telinga yang kiri, 


sebagaimana itu semua telah di lakukan oleh 






Baginda Nabi Muhammad #& kepada sayyindina 
Hasan & dan Sayyidina Husin &, dan juga 
diriwayatkan dalam kitab Al-Adzkar karangan 


Ta An-Nawawi & : 


ASI 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


“Barangsiapa yang dilahirkan untuknya seorang 
anak kemudian Mengumandangkan adzan di telinga 
kanannya dan Mengumandangkan igomah di telinga 
yang kiri maka tak akan diganggu oleh syetan 
Ummi Sibyan (pengikut bayi setelah lahir)” 


e Hendaknya membaca di telinga kanan bayi ayat 
berikut : 


(II JAN بك 333 مِنَ‎ Gie 


Ia) 


e Melakukan Tahnik dengan Kurma dan lain-lain, 
Adapun makna tahnik adalah meminta kepada 
orang yang sholeh atau orang alim mengunyah 
sampai halus buah kurma atau sesuatu yang manis 
lalu di masukkan ke mulut si bayi dengan harapan 
mendapatkan keberkahan, sebagaimana hal 


tersebut dilakukan oleh Rasulullah 
sahabat Abdullah bin Zubair & dalam suatu hadits 


~ 
A 
& 






kepada‏ ذه 


yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim : 





——— Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


NG GNU عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أي بَڪر رضي الله عَنْهُ‎ 2١) 
وَمِنْ‎ Ga KA ae ب رضْوَانُ الله‎ LA مشي دوا‎ 
رضي د‎ ji) جيل ابن‎ yg A 


3 ية وهي مُهَاجِرَةً بَعْدَ‎ EAR AS ف‎ Aa 


CIK‏ به فى ESÜ SG‏ به الله رشت في جره 


جَوْفَةُ رِيْقُ Ia‏ الله ت SS‏ بِالكَمْرَةٍ وَ دَعَا لَهُ وَيَرَكَ 
عَلَيْهِ وگن II‏ مَوْلوْدٍ ول في الإشلآء sia‏ 3 
SSB ara‏ أَسْمَاءُ NAS‏ قحا Je HS NK aá‏ 


(pA y SG سَحَرَنْكُمْ‎ Bra 


“Dari Asma binti Abu Bakar & : Bahwasanya Nabi 
كه‎ melakukan Tahnik kepada beberapa orang dari 
anak-anak shohabat #%, di antaranya shohabat 


besar Abdullah bin Zubair & yang telah dilahirkan 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


1bunya di kuba' ketika pertama kali tiba di Madinah 
setelah beliau mengandungnya di kota Makkah, lalu 
dibawa kepada Rasulullah 


diletakkan di pangkuannya kemudian beliau 





ع 
4 


> Jalu oleh nabi 


meminta kurma lalu mengunyahnya serta 
meludahinya dan meletakannya di mulutnya, maka 
pertama kali yang masuk kedalam mulutnya adalah 


ludah Rasulullah &, kemudian mendoakannya dan 


memberkatinya, dan 1a adalah anak pertama kali 
yang lahir dalam Islam bagi para muhajirin di kota 
Madinah, maka berkata sayidatuna Asma' binti Abu 
Bakar, maka bergembiralah mereka dengan 
kelahirannya karena dikatakan kepada kaum 
muslimin bahwasanya orang Yahudi telah menyihir 
mereka sehingga mereka kaum muslimin tidak bisa 


melahirkan seorang pun.” (H.R. Bukhori-Muslim). 


©» Melakukan Agigoh. Adapun makna agigoh adalah 
menyembelih dua ekor kambing jika si bayi laki-laki 
dan satu ekor jika bayi tersebut perempuan, sebagai 
tanda syukur kita kepada Allah & atas kelahiran 
anak tersebut. Dan ini termasuk anjuran dari Nabi 


Muhammad & sebagai mana beliau bersabda : 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 


Ke وَأمِيْظوا‎ US AE AU dilas A aa) 


(SS 


“Bersama lahirnya seorang anak ada kesunahan 
aqiqah, maka tumpahkanlah darah (menyembelih 
hewan agigah) & bersihkanlah kotoran dari dirinya 
(mencukur rambutnya).” (H.R. Bukhori) 

Adapun masuk waktunya dengan lahirnya bayi 
tersebut akantetapi lebih baik jika dilakukan aqiqah 
tersebut setelah 7 hari dari kelahirannya atau 14 
hari atau 21 hari dan jika belum sempat maka 
kapan saja walaupun anak itu sudah besar atau 
sudah meninggal. 

Di sunnahkan ketika melakukan aqiqoh : 


- Membaca doa sebagai berikut : 


6 


3 sun ON AN a 
da با بلحمه وَ عظمها‎ t دمه و‎ WAS aa ) 


(...... 0 BRA 3 salt ada 


"Disebutkan nama bayi yang hendak di agigohi dalam kolom 
tersebut. 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


- Mensedekahkan daging kambing tersebut dalam 
keadaan setelah di masak, dan lebih afdhol jika 
daging tersebut dikirim ke rumah-rumah, adapun 
ketika membagikannya masih dalam keadaan 
mentah hukumnya boleh akan tetapi menghilang ke 
keafdholannya. 

- Di sunnahkan untuk tidak menghancurkan tulang: 
tulang tersebut (hendaknya memotong di persendian 
hewan) dengan harapan semoga Allah & 
memberikan keselamatan pada anggota badan bayi 
tersebut, akantetapi sebagian pendahulu sholeh kita 
menghancurkan tulang-tulang tersebut dengan 
harapan semoga Allah & menghancurkan hawa 
nafsu dari bayi tersebut. 

- Hendaknya di masak/hidangkan dengan sesuatu 
yang manis dengan harapan semoga Allah & 


menjadikan anak tersebut akhlak yang baik. 


e Memilih Nama Yang Baik Bagi Bayi. Memilih nama 
yang baik seperti nama para nabi, rasul, orang 
sholeh, ulama dan nama islami lainnya, dan hindari 
memberi nama dengan nama seorang artis,pemain 
sepak bola,ataupun nama-nama orang nonmuslim 


lainnya. 





—— Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


Sebagaimana Nabi Muhammad #: bersabda : 


ai‏ سَتْدْعَوْنَ يوم القِيَامَةٍ Sun‏ وَأَسْمَاء 


(( > HN NS يكم‎ 2 
“Kamu sekalian nanti dihari kiamat akan dipanggil 


dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka 
baguskanlah nama-nama kalian.” (H.R. Abu Daud) 


Dalam hadist lain ` 
(Aa mn eni) 


Bersabda Rosulullah £ : 
nama kalian dengan nama para Nabi.” (H.R. Ahmad) 





“Pakailah untuk nama: 


4 






Oleh karena itu Nabi Muhammad 


+> memberikan 


contoh kepada kita dalam hadistnya ` 


Se” 


سْمَائِكُمْ إلى الله ٤‏ عو ja‏ عَبْدُ الله وَعَيْدُ 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


Rasulullah & Bersabda “Paling disenanginya nama 

kalian oleh Allah adalah Abdullah dan 

Abdurrahman. (H.R. Muslim). 

Di antara nama-nama yang bagus : 

- Laki-laki : Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, 
Ahmad, Ali, Sholeh, Hamzah, Yahya, 
Isa, Haidar, Hadi, Alwi, Hasan, Husin, 
dan lain-lainnya. 

- Perempuan : Khadijah, Aisyah, Fatimah, Aminah, 
Rugoyyah, Ummi kultsum, Zainab, dan 


lain-lainnya 


e Melakukan khitan. mengkhitan anak, baik laki-laki 


maupun wanita hukumnya wajib, dalam madzhab 





imam Syafii & dengan dalil Rasulullah & bersabda: 


(HAN وَجَبَ‎ a AN SI) 


“Jika bertemu dua hal yang disunat maka 
diwajibkan mandi” (H.R. Turmudzi) 

Imam Syafii & mengambil hukum tersebut dari 
sabda Rasulullah #&, “Dua hal yang dikhitan berarti 


perempuan pun juga wajib dikhitan.” 





—— Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


Adapun yang wajib dikhitan dari laki-laki adalah 
kulit yang menutup penis (kepala zakar) sedang dari 


wanita memotong sedikit dari ujung klitorisnya. 


e Mencukur rambut kepala bayi. Maksudnya adalah 
mencukur rambutnya sampai botak atau dengan 
mencukur sebagiannya kemudian bersedekah 
dengan emas seberat rambut yang dipotong, jika 
berat rambutnya satu gram maka bersedekah 
dengan uang seharga emas satu gram dan begitu 


seterusnya sebagaimana diriwayatkan dalam hadits 





Nabi Muhammad > memerintahkan kepada 


putrinya : 
اطي القَابلة‎ GES apo وَتَصَدَقيْ‎ AI AU) 
(GI Jen, 


Bahwasanya Rasulullah > memerintahkan 
sayyidatuna Fatimah & seraya berkata 

“Timbanglah rambut Al-Husain dan bersedekahlah 
emas seberat rambut itu dan berikanlah kaki 


kambing agigah kepada bidan yang membantu 
melahirkan.” (H.R. Hakim) 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


e Membaca surat Al-ikhlas di telinga kanan dan surat 
Al-gadr di telinga kiri, Karena sesungguhnya 
diriwayatkan dalam musnad Ibn  Razien 


دو 


“Sesungguhnya Nabi & membaca di telinga kanan 






bayi surat Al-Ikhlas.” dan adapun pembacaan surat 
Al-Qadr di telinga kiri di riwayatkan dari Sayyidina 
Jafar As-Shodig &@ bahwa “ “Barangsiapa yang 
melakukan hal tersebut pada bayi (membaca surat 
Al-Ikhlas dan surat Al-Qadr pada bayi), maka bayi 
tersebut tidak akan pernah melakukan perzinaan 


semasa umur hidupnya dengan izin Allah &.” 


© Meletakkan tangan pada kepala bayi seraya 
membaca : 
“Al-bar” 7 kali 
“Asy:syahid” 7 kali 
- ” surat “Al-gadr” 3 kali 
Diriwayatkan “Barangsiapa yang melakukan pada 
bayi maka kelak besarnya ia akan menjadi orang 


ba 


yang taat kepada Allah & dan orangtuanya.” 


© Merasa bahagia atas kelahiran anak tersebut baik 


anak laki ataupun anak perempuan 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 


e Membaca surat “surat alsyarh” (Alam nasrah) 


dengan meletakkan tangan di atas dada bayi. 


e Mengajarkan (mendikte) ucapan pertama kali 
dengan kalimat “ إلا الل‎ al y”, sebagaimana yang 


telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah þin 
Abbas bahwa Nabi Muhammad 


uang 13331)‏ بلا إله إلا الله)) 


“Sampaikanlah kalimat pertama kepada anak-anak 





: ل 
bersabda :‏ > 


kalian dengan ucapan اله آلا الله‎ Y.” (H.R Baihaqi) 


e Mendidiknya dengan didikan yang islami. karena 
sesungguhnya hadiah yang paling berharga dari 
orangtua terhadap anaknya adalah didikan islami, 


sebagaimana Nabi Muhammad # bersabda : 


aa 


“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari 
orangtua kepada anaknnya selain pendidikan yang 


baik.” (H.R Tirmidzi) 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 

sehingga anak tersebut tumbuh dewasa dengan 
mengenal Allah &, Nabi Muhammad #& dan tumbuh 
dengan akhlak-akhlak yang mulia. para kekasih Allah 
& di kota tareem Hadramaut memiliki konsep-konsep 
dalam mendidik anak mereka, diantaranya : 


© Memerintahkan kepada isteri-isteri mereka 
ketika menyusui lidahnya tidak putus untuk 
terus membaca Ayat Kursiy, Al-ikhlas, Al-falag 
dan تنك‎ 


© Pertama kali yang diajarkan ke anak mereka 
ketika baru bisa bicara kalimat yang berbunyi: 


ا كاه رالا احم NG‏ ےکر کا 
(رضيت يالله 5 وَبالإسلاع دِينا بمحميِ نبيا و 
Tg PPA‏ 
رسولا) 
Artinya : “Aku ridho Allah & sebagai Tuhan,‏ 


Islam sebagai Agama dan Nabi Muhammad #: 





sebagai nabi dan utusanNya” 


© Membiasakan kepada anak-anak mereka sejak 
kecil untuk bangun malam atau bangun 
sebelum tiba waktu Shubuh. 


© Sebelum memasuki Bulan-bulan berkah seperti 
Ramadhon, mereka mengumpulkan anak-anak 
mereka dan bertanya kepada mereka, apa yg 
akan kalian kerjakan dibulan yang berkah ini? 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 


dari amalan membaca Al Qur'an, dzikir, sedekah 
dan lain-lain. 


© Mereka mengajari anak-anak mereka niat-niat 
yang baik sebagaimana mengajari mereka Surat 
Al-Fatihah. 


© Mereka mengadakan majelis ilmu di rumah, dan 
mengumpulkan semua yang ada dirumah, majlis 
harian atau mingguan, mereka +85 
membaca algur'an Al kariem terlebih ketika 
antara maghrib dan isya, dan juga membaca 
kitab hadits serta figih dan mereka menutup 
majelis dengan doa dan sholawat kepada Nabi 
Muhammad >. 


© Ketika masuk usia baligh anak mereka, mereka 
memberi tahu kepada anaknya ketika sudah 
Mukallaf sekarang dua Malaikat akan mencatat 
kebaikan dan kejelekannya, serta menulis 
ucapan dan perbuatannya, dan hal itu diadakan 
perayaan yang dihadiri para ulama' dan orang 
orang sholeh. 

© Mereka tidak menunda pernikahan anak-anak 
mereka setelah baligh khawatir terjerumus 
kepada kemaksiatan. 

© Mereka mengajari anak-anak dengan berdoa 
memohon kepada Allah & dalam setiap 
keadaan, maka apabila anaknya ingin sesuatu 
dari orangtuanya, mereka berkata kepada 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


anaknya berwudhulah dan sholatlah dua rakaat 
dan mintalah kepada Allah & hajat-hajatmu, 
maka setelah sholat orangtua tersebut 
memberikan apa yang di minta anaknya seraya 
berkata Sungguh Allah & yang mengabulkan 
doamu. 

© Mereka membagi tugas kepada setiap anak, ada 
yang tugas belanja ke pasar, ada yang 
membersihkan rumah, ada yang tugas melayani 
tamu, mengambilkan air dan sebagainya. 

e Mereka lebih banyak memperhatikan 
pembelajaran putri-putri mereka lebih serius 
dibandingkan anak laki-laki karena anak 
perempuan tidak keluar rumah dan adapun 
anak laki-laki di biarkan keluar untuk 


menuntut ilmu 


Dan masih banyak lagi konsep-konsep mendidik 
anak yang di ajarkan oleh para kekasih Allah &, 
sehingga tidak mengherankan anak tersebut menjadi 


h 


anak yang dibanggakan oleh Allah & dan rasul-Nya 


Demikianlah yang dapat kami kumpulkan mengenai 
materi yang menjadi bahasan dalam kitab ini, tentunya 


banyak kekurangan dan kelemahan karena 





—— Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 


terbatasnya pengetahuan juga kurangnya rujukan atau 
referensi yang kami peroleh, Maka kami banyak 
berharap kepada para pembaca yang budiman 
memberikan kritik saran yang membangun kepada 
kami demi sempurnanya kitab ini. 

Semoga kitab ini menjadi kitab yang bermanfaat bagi 
kita semua di dunia maupun di akhirat, amiin ya 


rabbal alamin..... 


Jeg‏ الله aa na E‏ وَعَلَ آله وَصَحْيهِ وسل 


و LAN‏ لله رَبٌ العَالمينَ 


kaa 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan ~> 


DAFTAR PUSTAKA 
1. Al-Quran 
2. Hadist (Bukhori, Muslim, Ibnu Majah, Hakim, 
Baihaqi dll) 


AN karangan Al-Habib Abdulllah bin‏ ا 
Alwi Al-Haddad‏ 

4, Hall SA" karangan Al-Habib Abdulllah bin 
Alwi Al-Haddad 

5. ا لحاجري'‎ sll S5" mutiara kalam Al-Habib 


Abdullah bin Umar Assyatiri dikumpulkan Al- 
Habib Abdurrahman bin Hamid Assery 


6. "SSI 52" kumpulan mutiara kalam Al-Habib 


Muhammad bin Hadi Assegaf 
7 الشَاطِرِي'‎ blas karangan Al-Habib Abdullah bin 


Umar As-Syatiri 
8, ا‎ SL Pt ف‎ SE Elsa" karangan Al-Habib 


Zein bin Ibrahim Smith 
9. Kitab tafsir Al-Baghowiy karangan Al-Imam 
Baghowiy 





Anjuran Yang Berhubungan Dengan Kehamilan‏ صمحص 

10. الزَّاهِرَة"‎ $535" karangan Al-Habib Zein bin Ibrahim 
Smith 

11. TPA pé SE" karangan Al-Habib Muhammad 
bin Alwi Alaydrus (habib sa'ad) 

12. کین‎ í 2" Karangan Al-Imam Syauwkani 

13. | EWA a Se" karangan ulama sewun 
yang tidak disebutkan namanya. 

14. GE sk Kumpulan mutiara kalam Al-habib 


Zein bin Ibrahim bin Smith yang dikumpulkan 
oleh As-sayyid ustad Ali bin Hasan Baharun 


15. ASI SES" Kumpulan beberapa adab dari nasehat 


Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Smith yang 

dikumpulkan oleh As-sayyid Ustad Muhammad 

Amin bin Idrus bin Syeikh Abubakar bin Salim 
16. sa ا‎ karangan Syeikh Ibrahim Al-Azraqiy 


Al-yamani. 









P TETE 


(Buku Terbi Terbitan outs 
ra REJ BNA | 


3 4 
gaga 
KE A 
4 dal. 7 H mad” an 
è 7 ; anju” 
dna. ١ dia, 
at y 1 
0 AA i 1 5 
P 
A کک‎ at êl 
| 7 2. 
$ 4 ا ا‎ 
A 4 pw? 
CAN “^ tê f 
SA a 
UINN AA i 
21 و‎ Tapal No 
Pe PS UM 
î 


Bermimpi bertemu dengan Nabi ge adalah sebuah anugerah 
yang telah diberikan Allah kepada hambanya, dan juga sebuah keinginan 
bagi para pecinta Nabi Muhammad di karenakan puncak kenikmatan di 
dunia ini adalah ketika kita bisa memandang wajah indah Nabi 


AN, 
Muhammad “< 





, oleh karenanya para kekasih Allah & seperti As-Syekh 
Imam yusuf An-Nabhani, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Al- 
Habib Zein bin Ibrahim bin Smith, Al-Habib Salim bin Abdullah As-Syatiri, 
Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliky, Al-Habib Umar bin 
Hafidz bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al- 
Masyhur, As-Syekh Hasan Muhammad Syaddad dan masih banyak lagi 
memberikan amalan-amalan untuk mempermudah bagi kita bermimpi 
Nabi Muhammad #} , baik melalui ayat - ayat suci Al - Quran maupun 
shalawat kepada Nabi Muhammad a sehingga terasa mudah bagi kita 
untuk mengamalkannya. 

Begitu juga dalam kitab yang singkat ini kami kumpulkan amalan-amalan 
maupun yang di riwayatkan oleh para kekasih Allah yang mana dengan 





sunnah di hari jum'at baik yang di riwayatkan oleh Nabi Muhammad 


mengamalkannya kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah 
Nabi Muhammad, di hari jum'at dan kelak bersama Nabi Muhammad”, 


,amien ya rabbal alamin. 


Mutiara Doa 


Para Kekasih Allah & 


Kumpulan singkat ini yang berjudul “Doa para 
kekasih Allah &” berisikan tentang doa-doa orang tua 
kepada anak-anaknya yang diriwayatkan dari Al- 
@uran, Hadist dan juga para kekasih Allah & , dan 
begitu juga doa anak-anak kepada kedua orangtuanya 
yang kami kutip dari beberapa kitab-kitab mereka, 
diantaranya doa Sayyidinna Ali bin Abi 
Tholibkarramallahu wajhahu, doa Al-Habib Abdullah 
bin Husin bin Thohir, doa Al-Habib Idrus bin Umar Al- 
Habsyi, doa Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, 
Doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib 
Abdullah bin Umar Assyatiriy dan lain-lainnya yang 
mana kami terjemahkan juga doa-doa tersebut, serta 
kami jelaskan juga tata cara seseorang berdoa dari segi 
adab-adab yang harus dilakukan, waktu-waktu yang 
dikabulkannya doa dan cara-cara Allah mengabulkan 
doa hamba-Nya. 

Dan juga kami sertakan dalam kumpulan yang 
singkat ini “Anjuran-anjuran yang berhubungan 
dengan kehamilan” baik sebelum kehamilan, disaat 
kehamilan dan anjuran-anjuran setelah melahirkan 
yang diriwayatkan dari hadist dan juga para kekasih 


ل 


Allah. 






















ZEDE 
> Ta 4 M 


SE? 





EES î 
و‎ a, 


E 





A 


Ar-Roudho A 
Malang - Jawa Timur san] 


